| MASIHKAH PBB SERIUS MEMBAHAS UFO? | 


Sonar 04 - Tahun I 


mata Of Physics - USAF 
Perang Nuklir. Alien 
Ribuan Tahun Lalu 


P 
IndikasiaDi cuka 
BI okhluk Alien) 
TG Herbert Schirmer 
PolisifPatroli 
“BertemulUFO 


ISSN 1411-9676 


Jl. Krembangan Barat 31-! Surabaya 60175 
Telp 031 - 3526207, 3542570 

Fax,031 - 3559283, PO BOX 1901 SBY 
email: -bgm@sby.ce centrin.net. id 


INFOSJFO 


MAJALAH UFO INDONESIA 
ISSN: 1411-9676 


Penerbit: 
Yayasan INFO-UFO 


Pemimpin Redaksi 
Nur Agustinus 


Staf Redaksi 
Esti Eka Hariyani 
Leonardus T. 
Johana CR 
Ragil Sugiharto 


Sekretaris Redaksi 
Yani Maswiyah 


Adminsitrasi/Sirkulasi 
Welni Marasut 


Koresponden LN 
Endang Martina (USA) 


Tata Letak & Desain Grafis 
Deddy Koeshandono 


Bagian Umum 
Mochamad Sanusi 


Alamat Redaksi 
Jl. Krembangan Barat 31-I 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031) 3559283 


http://www.info-ufo.com 
email: redaksi @info-ufo.com 


Majalah INFO-UFO menerima 
sumbangan naskah atau artikel. 
Naskah yang tidak dimuat 
hanya akan dikembalikan jika 
disertai perangko secukupnya. 


Isi majalah INFO-UFO belum 
tentu sama dengan pandangan 
Yayasan INFO-UFO. 


Rekening Bank: 
BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 
(a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


Hotline Pelanggan: 
(031) 3557728 


Dari Redaksi 


rtanyaan yang mendasar, 3 

Pss UFO itu ada? Ini belum , 

bisa dijawab dengan jawaban We Are Not Alone | J 
yang memuaskan semua pihak. 
Persoalannya, bagaimana cara kita membuktikan apakah UFO itu ada atau tidak. Di 
luar negeri telah banyak organisasi peneliti UFO didirikan. Di Indonesia juga ada 
BETA-UFO, sebuah organisasi non profit yang mengkhususkan diri dalam 
melakukan pendataan dan penelitian masalah UFO. 


Membuktikan adanya UFO tidak mudah. Bagi sebagian orang, bukti sedikit saja 
sudah cukup meyakinkan dirinya untuk percaya. Sementara, bagi sebagian orang 
yang lain, bukti yang ada masih belum cukup untuk meyakinkan dirinya. Bahkan 
untuk sebagian orang lagi, bukti sekuat apapun, tidak akan bisa membuatnya 
percaya. Susahnya lagi, fakta mengenai UFO sering dirahasiakan oleh pemerintah. 


Sekitar 95 persen dari orang Amerika paling tidak telah mendengar atau membaca 
sesuatu mengenai UFO, dan 57 persen percaya bahwa itu adalah nyata. Presiden 
Amerika Serikat terdahulu Jimmy Carter dan Ronald Reagan menyatakan bahwa 
telah melihat sebuah UFO. Para ahli UFO dan organisasi-organisasi UFO swasta 
banyak didirikan di Amerika Serikat. Banyak yang percaya bahwa Pemerintah 
Amerika Serikat dan khususnya CIA berusaha menyembunyikan isu tersebut. 
Pemikiran bahwa CIA telah menyembunyikan penelitiannya mengenai UFO, telah 
menjadi tema utama dari pecandu-pecandu UFO sejak fenomena UFO modern 
muncul di akhir tahun 1940-an. 


Pertengahan 1984, sejumlah dokumen yang oleh beberapa ahli UFO diyakini 
membuktikan Presiden Truman membentuk sebuah komite rahasia pada tahun 1947, 
Majestic 12, untuk mengamankan rongsokan UFO dari Roswell dan tempat lain 
untuk kajian ilmiah dan untuk memeriksa tubuh-tubuh alien yang dikumpulkan dari 
tempat tersebut. 


Pada akhir tahun 1993, para peneliti UFO menekan pemerintah untuk 
mengungkapkan dan meminta review mengenai arsip-srsip CIA yang berkaitan 
dengan penyelidikan mereka tentang UFO. Dengan menggunakan catatan-catatan 
CIA yang diambil dari review itu, kajian ini menemukan ketertarikan CIA dan 
keterlibatannya dalam kontroversi UFO dari akhir tahun 1940-an sampai 1990. 
Ternyata memang ada kegiatan dari dinas rahasia tersebut untuk memecahkan 
misteri UFO, program-programnya yang memiliki pengaruh yang kuat atas 
pemunculan-pemunculan UFO, termasuk usaha-usahanya untuk menyembunyikan 
keterlibatan-keterlibatan CIA dalam isu-isu UFO. 


Selamat membaca! 


“Ican assure you that, given they exist, these flying saucers 
are madeby no power on this Earth.” 


Pernyataan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman 
tanggal 5 April 1950 dalam sebuah konferensi pers. 


Nomor 04 INFO-UFO 


SURAT PEMBACA 


Kirimkan saran atau komentar 
Anda ke redaksi INFO-UFO. 


Saya tertarik sekali dengan berita- 
berita tentang UFO terutama yang 
terjadi di Indonesia. Kalau yang terjadi 
di luar negeri sudah sering saya dengar, 
tapi yang di negara kita masih jarang 
saya ketahui. Bolehkah saya 
mendapatkan informasi-informasi 
tentang hal tersebut? Untuk 
perhatiannya saya ucapkan banyak 
terima kasih. 


Hardiman Wiratna 
Jl. Kampung Cincao 
RT. 04 RW. 02 No.2 
Bogor 16123 


Sejak saya membaca informasi di 
majalah tentang UFO, sejak itu juga 
saya ingin mengetahui lebih jauh 
tentang hal ini. Saya melihat di media 
elektronik maupun cetak, memang 
serasa ada sesuatu dibalik cerita-cerita 
tersebut, namun pada intinya menjurus 
ke satu arah yaitu di luar batas dari alam 
ini yang mungkin tidak bisa dipahami 
secara langsung oleh akal kita. Di dalam 
dunia ini memang hanya ada suatu 
teka-teki yang merupakan bagian di 
dalam perjalanan hidup kita. Dengan 
hal tersebut di atas, maka saya ingin 
mengetahui lebih jauh tentang 
fenomena di dunia atau alam semesta 
yang berasal dari luar, dan sering 
disebut dengan UFO. 


Jack. El Roy 
Kediri 


Nama saya Dessy Martopo 
Hendrawan, saya tertarik dengan 
kegiatan Anda dalam mengamati 
keberadaan UFO. Terus terang saya 
adalah satu dari sedikit orang yang 
percaya akan keberadaan “Alien”. Dan 
karena itu saya berminat untuk 
bergabung dengan organisasi atau 
kelompok Anda. Sudilah kiranya Anda 
memberikan sedikit informasi tentang 
kegiatan Anda tersebut. Mohon Anda 
mengirimkan informasi tersebut 
secepatnya, mengenai pengalaman, 


INFO-UFO Nomor 04 


tukar menukar info, bisa kita bagi nanti. 
Ok saya tunggu surat/informasi Anda, 
oh ya saya antusias sekali mengenai 
masalah ini Iho..... sekali lagi saya 
tunggu. 


Dessy Martopo Hendrawan 
Jl. Pecikalan No. 22 

RT. 03/RW. 08 Wangon 
Banyumas. 53176 


Saya mengikuti milis BETA-UFO 
meskipun secara pasif. Ada sebuah 
email yang begitu menggelitik saya 
untuk melayangkan surat ini. Email 
tersebut menyebut-nyebut tentang 
buku “Mata Ketiga” (T. Lobsang 
Rampa). Saya telah membaca buku ini. 
Meskipun buku ini mengupas 
otobiografi seorang Lama Tibet, namun 
ada bagian-bagian buku tersebut yang 
menarik untuk didiskusikan. Mudah- 
mudahan buku ini suatu saat bisa 
diulas oleh majalah INFO-UFO. 

Paragraf kedua pada halaman 175 
menarik untuk dicermati. Ada 
bagiannya sebagai berikut: 

“Tetapi tidak selalu ke bumi ini. Ada 
jutaan dunia, dan kami tahu kebanyakan 
dunia itu dihuni. Para penghuninya 


mungkin memiliki bentuk yang sangat 
berbeda dengan yang kita kenal, dan 
ada kemungkinan mereka lebih unggul 
daripada manusia”. Kemudian dalam 
paragraf yang sama terdapat kalimat 
sebagai berikut: “Di Tibet saya telah 
melihat catatan-catatan mengenai kapal 
asing di langit”. 

Paragraf kedua pada halaman 232 
terdapat kalimat sebagai berikut: “Yang 
wanita kurang lebih tiga meter 
panjangnya, dan yang terbesar dari dua 
laki-laki itu lebih dari empat setengah 
meter panjangnya. Kepala mereka besar 
dan bentuk bagian atasnya agak seperti 
kerucut. Rahangnya sempit dan 
mulutnya kecil dengan bibir yang 
tipis”. 

Dari cuplikan di atas tentunya ada 
indikasi kehadiran pengunjung dari 
dunia lain. Di samping itu buku ini juga 
menyebutkan keberadaan Yeti, yang 
keberadaannya cukup lama menjadi 
misteri (halaman 280-282). Saya 
mengharapkan tanggapan dari rekan- 
rekan dan redaksi. Secara keseluruhan 
di luar bagian yang mengusik 
keingintahuan para penggemar UFO, 
buku terbitan Gramedia ini amat 
menarik. 

Demikian surat ini, atas perhatian 
redaksi saya ucapkan terima kasih. 


I Putu Edy Budiasa 
Jl. Mayjen Sutoyo No.32 
Denpasar 80113 


prajurit Atlantean yang berhubungan erat dengan Ouetzacoatl. Perhatikan 
di bagian samping yang dipegang tangannya, apakah sebuah pistol laser? 


d a f t ar 


Nomor 04 Tahun I 


Video UFO Laku £20.000 


Seorang wanita asal 
Derbyshire, Inggris, menjual 
sebuah rekaman UFO kepada 
seorang produser Hollywood. 
Sharon Rowlands dikabarkan 
telah dibayar £20.000 untuk 
videonya tersebut... 


14 


UFO - TOP SECRET 


Survei tahun 1950 dan 1960 
menyebutkan bahwa ribut-ribut 
UFO mampu meredam kehadiran 
pesawat rahasia mata-mata AS, 
U2 dan SR-71 Blackbird. Untuk 
menutupinya, mereka membuat 
cerita palsu tentang UFO... 


Perang Alien Masa Lalu 2 1 


Setiap kadet USAF mendapat 
pelajaran khusus tentang 
masalah UFO. Dalam buku 
panduan yang diberikan, ada 
sebuah cerita tentang 
peperangan makhluk luar 
angkasa di jaman dulu.... 


Polisi Patroli Bertemu UFO 


Tanggal 3 Desember 1967, Herbert 
Schirmer, seorang polisi patroli 
Ashland, Nebraska, mengalami 
sesuatu yang aneh. 

Ia melaporkan, “Melihat sebuah 
ah: '| piringterbang...... Terserah mau 
NS AW percaya atau tidak!” 


GAMBAR SAMPUL: 
(Aan bata Ilustrasi pilot pesawat 
"3 rda Mg Mahal tempur sedang 


Te melakukan pengejaran 
IL, Mengapa Keberadaan...» EA 
maa. p UFO 
! UFO Dirahasiakan? “ema 


4 Surat Pembaca 

6 Monttor: Disclosure Project 

7 Komentar Astronaut Gordon Cooper 
8 UFO Delta Hitam di Bandung 

9 Indikasi Pengalaman Diculik Alien 
12 video UFO di Bonsall Terjual £20.000 

14 Mengapa Keberadaan UFO Dirahasiakan? 

1 9 Crop Circle (2) 
21 Peperangan Antar Alien Ribuan Tahun Lalu 
22 Studi Banding: Tindihan atau Diculik Alien? 
2 4 Galeri: Michael Buhler 
2 6 Buku: Makhluk Angkasa Luar & Al Our' an 
2 7 New Age: Falun Gong 
2 9 Apakah PBB Serius Menangani UFO? 

3 0 Polisi Patroli Bertemu Dengan UFO 
3 4 Alien dan Kehidupan Manusia (3) 
3 7 Film: The Thing 


3 8 Misteri Yeti dan Big Foot 


4 0 Yang Unik: Miniatur Boneka Alien 
4 1 CDROM: The UFO Encyeclopedia 
4 2 Eksplorasi Deep Impact 


Nomor 04 INFO-UFO 


Dr. Steven M. Greer 


Tanggal 9 Mei 2001, di Washington berkumpul 
lebih dari 20 orang pakar, pilot dan bekas pejabat 
yang katanya siap memberikan keterangan resmi 
kepada Kongres Amerika, bahwa mereka pernah 
melihat sendiri benda-benda terbang yang tidak 
dikenal itu. Dr. Steven M. Greer dari Disclosure 


Project (yang juga direktur dari Center for the 
Study of Extraterrestrial Intelligence) mengumpulkan mereka untuk meminta 
Konggres mendengarkan untuk menjawab pertanyaan tentang UFO. Disclosure 
Project adalah penelitian yang dipimpin oleh pusat penelitian Extraterrestrial 
Intelligence, sebuah kelompok yang terdiri mantan pentolan anggota 
pemerintahan dan militer, Mereka menginginkan untuk bisa menjawab apa 
yang mungkin dipertanyakan oleh umat manusia pada masa lampau: Apakah 
di sana ada seseorang atau sesuatu di luar sana di samping kita? 


“Alien telah mengelilingi di sekitar 
planet ini. Sesuatu telah terjadi diatas 
planet ini. Mereka dengan jelas 
menginginkan sebuah hubungan 
dengan damai” kata Dr.Carol Sue 
Rosin.Mereka mendesak bahwa ini 
bukanlah tentang penculikan alien, atau 
tentang makhluk hidup yang di ambil 
ke pesawat luar angkasa. Ini adalah 
pertemuan tertutup, kata mereka, itu 
membentur banyak penutup untuk 
dijadikan tempat tinggal. 

Salah seorang dari mereka malahan 
mengatakan dalam sebuah wawancara 
pers yang dihadiri banyak wartawan, dia 
pernah melihat makhluk asing yang 
sudah mati dan masih hidup dalam 
piring terbang yang jatuh di sebuah 
kawasan di Amerika. 

Sementara itu, Dr. Steven Greer 
mengatakan, Saya kira apa yang mereka 
katakan kepada kita adalah bahwa 
mereka tidak menginginkan kita pergi 
ke luar angkasa dengan senjata 
penghancur massa ini dan saya kira 
mereka menginginkan kepastian untuk 
dihentikan,” 

Kata para pakar UFO itu, pemerintah 
sengaja merahasiakan dan membantah 
laporan-laporan seperti itu untuk 
kepentingannya sendiri. Salah satu 
alasan yang paling sering diberikan 


INFO-UFO G Nomor 04 


untuk itu katanya, adalah untuk 
mencegah timbulnya panik atau 
ketakutan pada manusia. Kata mereka, 
kalau saja pemerintah mau mengakui 
adanya makhluk-makhluk cerdas yang 
datang dari planit lain dan mempelajari 
teknologi yang mereka miliki, paling 
tidak rakyat Amerika tidak perlu lagi 
membayar harga mahal untuk bahan 
bakar, bensin dan ongkos listrik. 

Kenapa tidak? Karena, kalau 
makhluk asing itu bisa datang ke bumi, 
itu berarti mereka telah berhasil 
membuat pesawat antariksa yang bisa 
terbang bermilyar-milyar km dengan 
kecepatan cahaya atau lebih cepat lagi. 
Teknologi seperti itu jelas bisa 
dimanfaatkan untuk menanggulangi 
krisis energi yang selalu dialami dunia. 
Seorang wartawan yang hadir dalam 
wawancara pers itu bertanya, kalau 
memang makhluk angkasa itu cerdas 
luar-biasa dan punya teknologi yang 
jauh lebih maju dari yang dimiliki 
manusia, buat apa mereka datang jauh- 
jauh kemari? 

Dr Steven Greer, ketua kelompok 
pakar UFO itu mengatakan: karena para 
makhluk asing itu khawatir melihat 
perkembangan di bumi dimana satu 
kelompok manusia siap untuk 
menghancurkan kelompok lainnya 


——— 


DISELOSU OSURE PRESEEr 


Pe 
—.A”— 


dengan senjata nuklir. 

Atau dengan kata lain, karena tidak 
lagi sibuk memikirkan soal-soal dasar 
seperti mencari uang, dan menghasilkan 
lebih banyak bahan makanan dan obat- 
obatan, para pakar dari planit lain itu 
datang ke bumi untuk memantau 
tingkah laku manusia, dan mungkin 
untuk mencegah mereka membuat 
kesalahan fatal. 

Kata Robert Salas, seorang 
pensiunan pilot Angkatan Udara 
Amerika, dia pernah melihat semacam 
piring terbang yang mengapung diatas 
sebuah pusat peluncuran senjata nuklir 
di negara bagian Montana dalam tahun 
1967, ketika Perang Dingin Amerika-Uni 
Soviet sedang berada pada puncaknya. 
Semua sistem peluncuran misil nuklir 
yang dipasang di tempat itu tiba-tiba 
mati. Ketika apa yang dia pikir tentang 
UFO dengan tiba-tiba muncul.”Saya 
melaporkan kepada komandan saya,” 
dia mengatakan,”tapi waktu saya 
melaporkannya, peluru kendali kami 
mulai meluncur kebawah, maka saya 
mempercayai telah terjadi hubungan 
langsung antara UFO dan jatuhnya 
peluru kendali. Apakah hal itu 
disebabkan kesalahan teknis biasa atau 
disebabkan oleh makhluk asing, tidak 
ada yang tahu. Tapi yang pasti, 
kemacetan itu kemudian pulih dengan 
sendirinya setelah piring terbang itu 
menghilang, kata Salas. 

”Perjanjian ini mendirikan satu dan 
untuk semua ini membuktikan bahwa 
kami tidak sendirian,” kata Steven Greer, 
pimpinan Disclosure Project, organisasi 
penelitian non-profit untuk menyingkap 
dengan bukti tentang penampakan alien 

Diantara mereka adalah Daniel 
Sheehan, pengacara Washington yang 
berpengetahuan luas yang hari ini 
bertindak seperti dewan untuk anggota 
kelompoknya Greer. Sheehan 
mengatakan kepada wartawan bahwa 
selama administrasi Carter dia 
menemukan fakta bahwa pemerintah 
menyimpan informasi tentang UFO, 
yang waktu itu direktur CIA adalah 
George Bush, ayah dari presiden AS 
saat ini. — 


IA. oo. v- » 


Gordon Cooper: “Saya percaya 
bahwa pesawat extraterrestrial 
ini berasal dari planet lain...” 


alam perjalanannya ke ruang 
Ibr astronaut maupun 

kosmonaut sering berjumpa 
dengan benda terbang aneh. Bahkan 
Gordon Cooper, salah seorang 
astronaut Amerika Serikat menyatakan 
pemerintah menutup-nutupi informasi 
bahwa pesawat ruang angkasa asing 
telah “berkunjung” ke bumi. Dia 
mengatakan pemerintah “menyimpan di 
balik karpet” kebenaran mengenai UFO. 

“Setiap pemerintah mungkin 
mencoba untuk mengetahui bagaimana, 
dengan rasa malu tentunya, mereka 
mengakui hal ini,” ujarnya baru-baru ini 
untuk mempromosikan bukunya yang 
baru, “Leap of Faith: An Astronaut's 
Journey in the Unknown”, yang 
diterbitkan oleh HarperCollins 
Publishers. 

Leroy Gordon “Gordo” Cooper Jr. 
(72) adalah salah satu dari Mercury 
Seven yang dipilih oleh NASA tahun 
1959. Sebagai astronaut Mercury 
terakhir yang dikirim ke angkasa, Cooper 
tinggal landas dengan roket Atlas bulan 
Mei 1963. Ia mengelilingi bumi 
sebanyak 22 kali dengan kapsul Faith 
7, dan menjadi orang AS pertama yang 
tinggal di ruang angkasa selama satu 
hari. Cooper kembali ke ruang angkasa 
bulan Agustus 1965 dengan Pete 
Conrad dalam misi Gemini 5. Setelah 


Wobject with a bright light next to it. 
om Feb.26, 1962 - Photo by John Glenn 
: SkyWatch 


pensiun dari NASA tahun 1970, ia 
bekerja di Disney sebagai wakil presiden 
riset dan pengembangan. Ia kemudian 
bekerja sebagai konsultan teknologi 
tinggi serta perancang pesawat. 

“Terlalu banyak orang, orang yang 
sangat berkualifikasi, yang memiliki 
satu atau lebih tipe pesawat UFO,” ujar 
Cooper. “Untuk menyangkal apa yang 
terjadi atau apa yang benar-benar ada, 
kita membutuhkan lebih banyak 
penjelasan.” 

Dalam bukunya, ditulis bersama 
dengan Bruce Henderson, Cooper 
menceritakan bagaimana ia untuk 
pertama kali melihat UFO di atas Eropa 
tahun 1951. Sebagai seorang pilot 
Angkatan Udara di Jerman Barat, 
Cooper dan mitranya yang tergabung 
dalam skadron terbang dengan pesawat 
jet F-86 Sabre untuk menyergap apa 
yang tampaknya pesawat dari metal 
berbentuk piring. 

Cooper juga menerangkan insiden 
di Pangkalan Udara Edwards, California, 
di mana ia satu kali melihat film mengenai 
UFO yang jatuh di kawasan baratdaya 
AS yang diambil akhri tahun 1950an. 
Film tersebut, ujarnya, diserahkan 
kepada Pentagon dan tidak pernah 
terlihat atau terdengar lagi. Dalam buku 
itu, mantan astronaut ini meminta 
pemerintah untuk membuka dokumen- 
dokumen dan bersifat 
transparan terhadap 


kunjungan mahluk 
asing tersebut. Begitu 
yakinnya Cooper 


terhadap keberadaan 
UFO ini sehingga ia 
pernah bersaksi di PBB 
tahun 1978 mengenai 
topik tersebut. Waktu 
itu Cooper mengatakan, 
“I believe that these 
extra-terrestrial 
vehicles and their 
crews are visiting this 


ae . & Ta 
Gordon Cooper salah satu dari 
tujuh astronaut Mercury. 


planet from other planets... Most 
astronauts were reluctant to discuss 
UFOs.” 

“Saya ingin PBB mengambil bola 
yang sudah saya lontarkan,” ujar 


Cooper pada acara menandatangani 
bukunya itu. “Mereka berpendapat itu 
merupakan ide yang hebat, tapi mereka 
tidak pernah melakukan apapun 
mengenai hal itu.” 


elain Cooper, John Glenn 
S dikabarkan juga pernah melihat 

UFO bahkan sempat 
memotretnya. Saat itu John Glenn 
berada dalam kapsul Mercury I pada 
tanggal 26 Februari 1962. Sementara itu, 
pada bulan Juni 1965, astronaut Ed 
White & James McDivitt dalam kapsul 
Gemini saat mengorbit di atas Hawaii 
juga melihat dan memotret obyek 
terbang yang aneh. Bahkan saat 
penerbangan Apollo 11 ke bulan, 
sempat terekam pembicaraan antara Neil 
Armstrong kepada pusat kontrol 
NASA, “These “Babies” are huge, Sir! 
Enormous! OH MY GOD! You wouldn t 
believe it! Im telling you there are 
other spacecraft out there, Lined up 
on the far side of the crater edge! 
They 're on the Moon watching us!” —— 


Nomor 04 INFO-UFO 


Indotilian Xx Ffles 


Kerjasama dengan BETA-UFO 


UFO Delta Hitam di Bandung 


Mengenai UFO, saya pernah menyaksikan “sesuatu” di 
langit Bandung. Kejadiannya pada siang hari sekitar tahun 
1987atau 1988. Persisnya sudah lupa. Saya dan teman-teman 
saya melihat sebuah “pesawat” di langit Timur, dengan jarak 
cukup dekat, karena terlihat kurang lebih sebesar pesawat 
latih militer yang kadang kala melintas dengan ketinggian 
rendah di daerah itu. Saat itu saya sedang baca-baca dalam 
rumah, ketika tetangga saya memanggil-manggil. Saat itu kami 
berada di depan rumah kami di daerah Bandung Selatan. 

Ada keanehan pada pesawat itu: pertama ia memiliki ekor 
api yang panjang, dan kedua, sama sekali tak terdengar suara 
(kami bandingkan dengan suara pesawat jet komersial yang 
rutin lewat di langit sekitar rumah kami). Ukuran pesawat 
yang pendek, bahkan lebih mirip kepala rudal. Tetangga saya 
lalu berlari kedalam rumah untuk mengambil binokular, dan 
kami pun mengamati benda itu bergantian. 


Apa yang saya lihat ialah: Panjang badan pesawat yang 
cenderung pendek, mungkin hanya setengah dari panjang 
pesawat militer kelas kecil umumnya. Warna pesawat hitam 
legam, bentuknya seperti segitiga, namun tidak geometris 
atau kaku, kecil di bagian depan dan membesar di bagian 
belakang. Tanpa tanda-tanda adanya sayap konvensional 
macam jet komersil, atau delta macam jet petempur, memang 
ada sedikit “tonjolan” di belakang pesawat itu, di samping 
dan di atasnya, namun sangat kecil, saya ragu daya angkat 
dari sayap sekecil itu bisa berpengaruh pada kapal seukuran 
itu. Bentuknya secara kasar ialah limas segitiga, paling tidak 
itulah yang terlihat dari kejauhan. Adanya sayap ekor (tail 


Laporan ini diceritakan 
oleh Bayu Yunantias, 
beralamatkan di Bandung. 


fin) yang relatif pendek, saya simpulkan kurang lebih pesawat 
itu berbentuk peluru, dengan sayap hanya di bagian belakang 
(horizontal dan vertikal), tapi pendek-pendek, tidak seperti 
pesawat terbang umumnya. Api terlihat keluar dari bagian 
belakang pesawat, warnanya merah, tidak terdapat asap atau 
percikan api, dan panjang apinya sekitar lima kali panjang 
pesawat tersebut. 

Kecepatannya menurut saya sedang-sedang saja, dengan 
pertimbangan bahwa saat itu kami mempunyai cukup waktu 
untuk mengawasi pesawat itu sejak mulai terlihat, mengambil 
binokular, dan mengawasi pesawat itu secara bergantian. Saat 
itu ada empat orang yang bergantian melihat. Pesawat itu 
bergerak secara konstan dan kami mengawasinya hingga 
hilang dari pandangan. 

Ukurannya mungkin sebesar pesawat tempur, semacam 
BAe Hawk, hanya lebih pendek, mungkin hanya 2/3 nya. 
Saat itu saya sangat menggemari pesawat tempur, sehingga 
tahu kalau itu bukanlah salah satu dari pesawat populer yang 
ada saat itu. Ketinggian lebih rendah dari ketinggian terbang 
pesawat komersil umumnya, mungkin hanya tiga atau empat 
ratus meter saja. Pancaran api dari ekornya pun saya rasa 
bukan '“afterburner' karena saya pernah lihat 
F-16 berakrobat di angkasa, tanpa afterburner pun sudah 
cepat sekali. Sementara pesawat yang saya lihat bergerak 
dengan kecepatan rendah, sekitar kecepatan pesawat jet 
komersil (Boeing / DC-10 / dll) yang kebetulan juga sering 
lewat di langit di atas rumah saya. Juga hening sekali, saya 
tidak bisa mendengar suara mesinnya. 

Kami mengawasi pesawat itu mulai dari tengah-tengah 
langit, saat ia pertama terlihat, hingga hilang di ufuk Selatan. 
Saat itu saya tidak tanya ke mana-mana, karena telepon pun 
belum punya, dan kalau laporpun tidak tahu kemana. Saya 
berpikir, mungkinkah pesawat experimental? Tidak ada 
lapangan terbang dalam radius berkilo-kilometer dari lokasi 
rumah saya. IPTN mungkin sekitar limabelas kilometer, dan 
Lanud militer Sulaiman bahkan lebih jauh lagi. Apalagi 
pangkalan peluncuran roket di Cilauteureun, Pameungpeuk 
sana, mungkin sekitar seratus empat puluh kilo jauhnya. 

Saat pengamatan sekitar pukul tiga sore, langit sangat 
cerah, matahari sudah bergerak ke ufuk barat. Hingga kini 
saya tidak tahu benda itu apa, makanya saya pikir itu adalah 
UFO, karena memang belum ketahuan identitasnya. 


BETA-UFO adalah organisasi pengamat UFO di Indonesia yang berusaha mendata penampakan UFO di Indonesia. Dalam rangka 
mengumpulkan data, BETA-UFO pernah menulis surat pembaca di berbagai media massa, yang isinya mengharapkan agar 
masyarakat yang pernah mempunyai pengalaman dengan UFO bisa melaporkannya ke BETA-UFO. Majalah INFO-UFO bekerja 
sama dengan BETA-UFO untuk mempublikasikan kasus penampakan UFO agar dapat dianalisa bersama. 


http://www.sgeoccities.com/indoufo/beta-ufo.html 


INFO-UFO Nomor 04 


Indikasi-Indikasi Kemungkinan 
Pengalaman Penculikan Alien 


Hal berikut ini barangkali berguna untuk membantu menentukan apakah seseorang 
pernah mengalami sebuah penculikan oleh alien atau perjumpaan dengan UFO yang 
sangat dekat. Hampir sebagian besar dari orang yang pernah diculik mempunyai 
beberapa gejala-gejala ini. Memang, tidak ada korban penculikan yang mempunyai 
semua gejala-gejala ini. Materi berikut ini di ambil dari berbagai buku sumber, artikel, 
dan laporan-laporan penculikan, paling banyak berasal dari referensi. 


Gejala Stress Psikologi 


1.Post-traumatic Stress Disorder 
(PTSD) atau Post-traumatic Stress 
Syndrome (PTSS) adalah cara untuk 
menggambarkan sebuah kondisi 
emosional yang mungkin menyebabkan 
sangat besar hilangnya asumsi dasar 
seseorang tentang dunia yang pernah 
sekali ia percayai dan pahami. Hal ini 
terlihat pada beberapa orang korban, 
tetapi ini tidak hanya terjadi pada korban 
penculikan. Gejala ini terlihat juga 
korban-korban tindak kriminal dan 
dalam diri orang-orang yang pernah 
mengalami bencana alam. 

2.Kegelisahan terus-menerus, 
fobia, atau kelakuan menghindarkan 
diri (avoidance behavior) yang muncul 
tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. 
Orang tersebut mungkin tidak bisa pergi 


ke tempat dimana penculikan itu terjadi, 
misalnya sebidang hutan atau halaman 
belakang. Mereka mungkin bisa mulai 
tidur dengan pakaian mereka karena 
mereka merasa lebih aman, atau dengan 
lampu yang dinyalakan. Mereka 
mungkin menghindarkan diri untuk 
berkendaraan pada bagian jalan tertentu. 
Mereka mungkin takut pada cahaya 
yang masuk melalui jendela tempat 
tidurnya. Beberapa orang mengalami 
ketakutan tiba-tiba pada binatang yang 
dipikirnya memiliki manik mata dan 
pandangan dingin (seperti ular), atau 
ketakutan berada di bawah langit 
terbuka. Kuncinya disini adalah 
kelakuan itu baru, dan mulai terjadi 
tanpa sebab yang pasti. 

Sebuah reaksi negatif yang kuat 
pada subyek-subyek media terkait 
dengan pertemuan yang dekat atau 


Melayang... menembus tembok... masuk ke dalam sebuah pesawat aneh... 


muncul makhluk kecil berkepala besar...pernahkah Anda mengalaminya? 


makhluk asing (alien). Reaksi dari 
banyak orang pada sampul buku 
“Communion” sudah kita ketahui 
dengan baik. Seseorang mungkin tidak 
bisa untuk melihat sebuah film yang 
berkaitan dengan makhluk-makhluk 
asing atau penculikan-penculikan. 

3.Gangguan tidur, seperti insomnia, 
mimpi buruk berulang-ulang, mimpi 
terus-menerus tentang subyek tertentu 
seperti terbang keluar melalui jendela, 
sesuatu yang misterius berdiri disekitar 
tempat tidur seseorang, atau pesawat 
terbang yang aneh. Beberapa tipe mimpi 
lainnya seperti merasa berada di atas 
sebuah meja rumah sakit dalam cahaya 
sinar lampu putih yang terang, dengan 
makhluk-makhluk disekitarnya, atau 
makhluk yang memperlihatkan banyak 
bayi-bayi atau memegang bayi yang 
kelihatan aneh, atau terbang melalui 
udara, sendiri atau bersama makhluk 
kecil. 

4.Pikiran-pikiran siang hari yang 
menyusup tanpa alasan, tentang melihat 
UFO atau makhluk-makhluk asing. 
Pikiran-pikiran yang muncul berulang- 
ulang atau menggoda mengenai 
subyek-subyek tersebut, tanpa adanya 
sejarah/kenangan melakukan hal 
tersebut. Mungkin ada sebuah 
ketertarikan tiba-tiba untuk membaca 
tentang UFO atau mendiskusikannya 
dengan orang lain. 

5.Lekas marah atau suasana hati 
yang buruk karena sebuah pertemuan 
yang tidak terjelaskan. Kadang-kadang 
menunjuk sebagai “UFO PMS”. Selain 
itu, sebuah karakteristik tunggal yang 
tidak bisa dijelaskan muncul karena 
dirinya sendiri. Hanya karena anda 
merasa muram akibat tidak merasa perlu 


Nomor 04 INFO-UFO 


untuk pernah diculik ! 

6.Merasa kelelahan yang luar 
biasa dan kehilangan dorongan selama 
beberapa hari setelah terjadinya 
penculikan. 

7.Kehilangan waktu. Beberapa 
periode waktu, biasanya 1 sampai 14 
jam, yang tidak bisa untuk di jelaskan. 
(dapat juga disebabkan oleh sakit, 
serangan epilepsi, menggunakan obat 
bius atau alkohol, hipnose jalan raya 
sepanjang perjalanan, konsentrasi yang 
sungguh-sungguh, dan sejumlah 
penyebab alami lainnya). 


Tanda-tanda Fisik 


Tanda-tanda secara fisik dapat 
berupa bermacam-macam luka, 
potongan, goresan, kerusakan kulit , dll 
yang tanpa adanya penjelasan 
bagaimana itu bisa terjadi. Secara umum, 
mereka merawatnya untuk sembuh 
secara cepat dan tanpa rasa sakit. 
Secara normal pendarahannya kecil atau 
tidak samasekali. Beberapa tipikal tanda 
adalah sebagai berikut : 

1.Luka potong berupa garis lurus 
bisa ada dimana saja pada tubuh, 
khususnya jika mereka sembuh secara 
cepat. 

2.Tanda “sekop” - berbentuk daerah 
penekanan secara sirkular atau elips 
yang kelihatan seperti jika sebuah 
lubang dari jaringan lemak atau otot di 
bawah kulit yang di buang . 


Apakah Anda punya perasaan berharap, atau merindukan makhluk asing? 


3. Tanda-tanda tusukan: tusukan 
berulang pada diri seseorang, dalam 
pola yang aneh. Begitu juga pada 
wanita, luka tusukan, luka gores, atau 
keropeng didaerah pusar. 

4.Tanda kulit yang kelihatan seperti 
sebidang kulit yang diangkat dan 
kemudian disembuhkan. Biasanya 
kemerah-merahan atau keunguan, dan 
dalam bentuk geometri yang teratur, 
seperti bujur sangkar, segitiga, atau 
lingkaran. 

Seperti yang yang dikatakan 
seseorang, “Saya terbangun dengan 
sebuah bekas luka bujursangkar”. 

5.Hidung berdarah , atau titik darah 
ditemukan diatas bantal atau sprei pada 
saat bangun. Pendarahan dari dari 
telinga sampai dari pusar sering 


Timbul perasaan seseorang telah memberi sebuah misi untuk dilaksanakan. 


INFO-UFO Nomor 04 


dilaporkan terjadi. 

6.Memar atau goresan-goresan 
yang mungkin mengindikasikan sebuah 
rontaan yang terlupakan. Orang-orang 
yang tergores dengan mudah juga 


mempunyai tanda gores pada 
lengannya dalam bentuk tanda jari 
(tidak umum terjadi). 


7. Kelumpuhan atau ketidakmam- 
puan bergerak dimana seorang korban 
penculikan dalam perkembangan. 
Penjelasan yang meragukan tentang 
gejala ini yaitu dianggap sebagai 
“Kelumpuhan tidur” atau sleep 
paralysis, bagaimanapun, ketika 
dihubungkan dengan sebuah 
penculikan, orang yang mengalami tidak 
perlu tidur, tidak juga diatas tempat tidur 
untuk bisa terjadi. Sebagian besar 
laporan menyatakan kalau kelumpuhan 
terjadi di atas tempat tidur. 

8.Pada wanita, diagnosa kehamilan, 
yang kemudian diikuti oleh hilangnya 
kandungan, yang umumnya terjadi 
pada trimester pertama. 


Perubahan Kepribadian 


Tidak perlu ada diagnosa yang kuat 
ketika seorang dianggap mengalaminya, 
melainkan beberapa korban telah 
menampakkan satu atau beberapa 
karakteristik berikut ini : 

1.Tiba-tiba tertarik pada makanan 
yang sehat, atau enggan untuk 
mengkonsunssi alkohol, tembakau, atau 
daging (umumnya). 

2.Tiba-tiba tertarik pada subyek 
UFO atau makhluk asing, seperti yang 
disebutkan sebelumnya. Seseorang bisa 
merasa sangat terdorong untuk mulai 


Banyak kasus penculikan yang sama sekali tidak pernah disadari. 


membaca tentang UFO, mengikuti 
sebuah studi group tentang UFO, atau 
yang semacamnya. 

3.Merasakan keterasingan, 
semisal seseorang tiba-tiba merasa tidak 
nyaman dengan orang-orang biasa, atau 
melangkah menuju keluar dunia. 
Sebuah perasaan “cosmic awareness” 
(kesadaran kosmik). 

4.Perubahan tak terkarakteristik 
dalam pola pandang sosial: berlawanan 
dalam sudut pandang politik, tiba-tiba 
tertarik pada kedamaian dunia atau isu- 
isu lingkungan. (sangat sering terjadi). 

5.Sebuah perasaan memiliki 
pengetahuan baru pada sebuah subyek 
yang belum pernah dipelajari, atau 


pemahaman baru pada subyek yang 
sudah diketahui orang. 

6. Sebuah perasaan berharap, atau 
merindukan makhluk asing. 

7. Sebuah perasaan bahwa se- 
seorang telah memberinya sebuah misi 
untuk dilaksanakan. Keengganan untuk 
terlibat dalam sebuah hubungan atau 
mengambil komitmen-komitmen lainnya 
karena bagi mereka ada sesuatu yang 
penting untuk dilakukan. 

8.Orang tersebut merasa mereka 
sendiri terhubung dengan makhluk 
asing, atau membagi beberapa bibit 
genetis dengan makhluk asing, atau 
nasib mereka berkaitan dengan alien di 
mana saja di alam semesta. 


Pengalaman Psikis 


1.Menemukan kemampuan psikis 
yang baru, atau peningkatan dari 
kemampuan yang sudah ada. Kemajuan 
gerak hati yang tiba-tiba. Kadang 
dilaporkan terjadi aktivitas-aktivitas 
seperti pada poltergeist di sekitar orang- 
orang tersebut. 

2.Benda-benda elektronik menjadi 
rusak atau tidak berfungsi secara aneh 
tanpa adanya penjelasan. Contoh : 
lampu jalan mati pada saat orang 
tersebut berjalan dibawahnya, atau TV 
yang tidak berfungsi ketika orang 
tersebut berjalan di dekatnya. (jarang 
terjadi) 

3. Sebuah indera komunikasi psikis 
dengan kehadiran makhluk asing. 
Merasa tertarik, kekeluargaan, atau 
kehangatan perasaan pada makhluka 
asing. (Peringatan : dapat juga 
mengindikasikan ketidakstabilan 
mental, khususnya jika suara-suara 
didalam kepala terdengar.) 

4. Sebuah petunjuk mental atau 
penekanan untuk pergi ke suatu tempat 
untuk bertemu dengan makhluk asing 
atau pesawatnya. — 


Mengapa Grey Menculik Manusia? 


Nampaknya, grey 
menculik pria dan wanita 
dengan tujuan untuk 
memperoleh sperma, telur, 
dan contoh-contoh lain 
dari susunan genetik kita 
demi alasan-alasan yang 
masih belum diketahui. 
Berikut teori mengenai 
hal ini: Melihat kesamaan 
bentuknya, alien Grey 
pastilah merupakan hasil 
kloning, dan bukti yang 
paling baik adalah alasan 
dilakukannya penculikan- 
penculikan tersebut oleh 

mereka. Hasil pengkloning dari hasil klon, setelah beberapa 
generasi, sama dengan hasil perkawinan satu keturunan 
yang dekat, di mana kesalahan dalam sistem kode muncul 
secara perlahan-lahan, seperti untuk berbicara, dan pada 
akhirnya, hasil kloning yang dihasilkan tidak mampu 
berfungsi, misalnya, tetap dilahirkan. Fenomena ini juga 
diumpamakan seperti rekaman audio atau kaset video dari 
rekaman lain. Untuk rekaman yang dibuat dari rekaman, 
kualitas secara keseluruhan menurun. Manusia 


mempunyai genetik yang sangat bervariasi, dan perubahan 
perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya 
menambah keanekaragaman tersebut. Meskipun demikan 
perubahan-perubahan yang ditimbulkan biasanya tidak 
melibatkan fungsi dari sistem utama tubuh. Meskipu 

demikian, adalah mungkin, dengan teknik-teknik ilmu genetik 
bahwa alien grey nampaknya memiliki, atau menanamka 

DNA hidup atau materi genetika lainnya, dimodifikas 
dengan sesuai, ke dalam generasi berikut mereka sendiri 
dengan begitu menciptakan hasil perkawinan silang da: 
lainnya yang sangat mirip dengan mereka yang serin 
dilaporkan oleh korban-korban penculikan. 

Dalam situasi ini nampaknya ada suatu masalah 
Walaupun Grey sepertinya mampu mengawinsilangka 
materi genetik mereka dengan milik manusia Bumi denga 
berhasil, pengetahuan mereka yang sebenarnya atas 
konsep-konsep perekayasaan genetik modern yan 
sesungguhnya nampak masih kurang. Mereka tidak mamp 
memanipulasi kode genetik mereka (atau manusia) di lua 
apa yang diperlukan untuk menggabungkan dua maca 
molekul yang ditiru. Hal ini menunjukkan bahwa mereka 
kehilangan pengetahuan mereka dengan suatu cara, ata 
memang tidak pernah memilikinya. Apapun, nampaknya 
kaum Grey tidak memiliki banyak kendali atas kode genetik 
dari hasil perkawinan silang yang diciptakan. -— 


Nomor 04 9” INFO-UFO 


0 AE GAN) o 


Disaksikan Banyak Orang dan 
Bentuknya Mirip Dengan UFO 
Yang Terlihat oleh Astronot 
Columbia pada Tahun 1996. 


eorang ibu rumah tangga asal 
S Derbyshire, Inggris, menjual apa 

yang ia sebut rekaman sebuah 
piring terbang (UFO) kepada seorang 
produser Hollywood. Sharon 
Rowlands, 44, asal desa Bonsall, distrik 
Peak, dikabarkan dibayar £20.000 atau 
sekitar Rp320 juta agar melepaskan 
rekaman tersebut. 

Pejabat-pejabat NASA disebutkan 
telah diminta untuk menganalisa 
rekaman tersebut karena mereka yakin 
gambar yang muncul sama dengan yang 
direkam oleh kamera NASA pada salah 
satu misi ulang-alik, yaitu STS-75 pada 
tanggal 25 Februari 1996. 

Sharon Rowlands mengatakan ia 
merekam piring terbang itu dengan 
camcorder setelah mendengar suara 


UFO yang berhasil direkam oleh 
Sharon Rowlands dari Bonsall. 
Video yang direkam olehnya laku 
terjual dengan harga £20.000. 


Awak pesawat Columbia STS-75.Pilot Scott J. Horowitz (duduk kiri), 
disebelahnya Komandan Pesawat Andrew M. Allen, Claude Nicollier berdiri 
paling kanan. Mereka melihat keberadaan UFO di dekat pesawat mereka. 


INFO-UFO Me Nomor 04 


Columbia STS-75 saat meluncur 
tanggal 22 Februari 1996. 


bising di luar rumahnya pada suatu 
malam bulan Oktober tahun lalu. 
Rekaman itu memperlihatkan piringan 
besar dengan lubang besar di bagian 
tengah. Tepatnya hal itu terjadi pada 
tanggal 5 Oktober 2000 sekitar jam 21:10 
malam waktu setempat. Ia berhasil 
merekam video itu selama sekitar enam 
setengah menit sampai UFO tersebut 
hilang dari pandangan. 

Wanita ini mengatakan dia 
merekamnya ketika benda itu melayang 
di langit pada jarak sekitar dua mil. 
“Benda itu merupakan piringan besar 
dengan lubang di bagian tengah,” 
ujarnya kepada wartawan. “Benda itu 
melayang di atas hutan. Kadang- 
kadang membesar dan kemudian 
mengecil.” 

“Kami bisa melihat benda itu 
berputar pada saat akan naik dan 
kemudian turun hingga kami menduga 
benda itu akan mendarat di tanah. Anda 
bisa mendengar saya mengatakan, 
“Wow”, pada rekaman video tersebut.” 

Video itu menunjukkan benda 
berwarna merah, kuning, dan biru 
dengan bagian gelap di tengah. Benda 
itu melayang dilangit sebelum akhirnya 
bergerak ke kanan dengan kedipan 
lampu di bagian kiri. 

Rowlands sangat yakin dengan nilai 
film tersebut, sehingga ia 
menyimpannya di sebuah bank 
Nottingham sebelum mengirimnya ke 
Amerika Serikat. Rowlands adalah satu 
dari beberapa orang yang mengaku 


NASA STS-75 


melihat benda aneh di langit Bonsall 
dalam beberapa bulan terakhir. 

Salah seorang wanita mengaku 
melihat “bola api” di langit dan lainnya 
mengatakan melihat dua cahaya besar 
dan terang. Seorang pria yang sedang 
berjalan dengan anjingnya mengaku 
melihat benda terbang vertikal 
berbentuk kotak sepatu. Dinas 
Meterologi mengatakan tidak ada 
fenomena aneh yang bisa menerangkan 
apa yang telah dilihat oleh Sharon 
Rowland. 

Sementara itu, UFO yang direkam 
pada sebuah misi penerbangan pesawat 
ulang alik Columbia STS-75 pada 
tanggal 25 Februari 1996, memang 
sangat mirip bentuknya dengan UFO 


yang disaksikan Sharon Rowland. Saat 
itu, yang berhasil merekam kehadiran 
UFO di dekat pesawat adalah astronaot 
Claude Nicollier dari ESA. Waktu itu, 
Nicollier sedang merekam pelepasan 
satelit (Tethered Satellite System) yang 
dibawa oleh pesawat tersebut. Saat 
itulah sebuah UFO dalam ukuran yang 
sangat besar muncul dan menganggu 
percobaan mereka. Berdasarkan ukuran 
tether yang sekitar 12 mil, diameter UFO 
itu sendiri, menurut pengamatan 
diperkirakan sekitar 2 atau 3 mil. 
Besarnya mirip dengan UFO yang 
ditayangkan dalam film Independence 
Day. Yang menarik adalah, konon UFO 
itu berhasil direkam saat posisi pesawat 
Columbia ada di atas Dales, Inggris. 


Astronaut Claude Nicollier (ESA) 


Dua buah gambar di sebelah kiri 
adalah potongan gambar video UFO 
yang direkam oleh Claude Nicollier 
saat melakukan eksperimen 


Gambar bawah menunjukkan 
sebuah UFO yang berhasil direkam 
video camera yang ada di pesawat 
ulang alik STS-5IA ketika seorang 
astronaut menarik Satelit Westar VI 
pada bulan Nopember 1984. 


Apakah UFO yang muncul di sekitar 
wilayah Inggris memiliki ciri-ciri yang 
sama seperti itu? 

NASA sendiri tidak mengeluarkan 
pernyataan resmi mengenai kehadiran 
UFO ini, namun mereka melaporkan ada 
segumpalan es kristal yang 
mengambang dekat pesawat dan 
membuat satelit percobaan mereka 
hilang. 

Sebenarnya, peristiwa penampakan 
UFO oleh astronaut tidak satu dua kali 
saja. Namun NASA tidak pernah 
memberikan pernyataan resmi dan tetap 
menyangkal keberadaan UFO. Bulan 
Nopember 1984, STS-51A bahkan 
sempat merekam kehadiran sebuah UFO 
saat menarik Satelit Westar VI. -— 


Nomor 04 INFO-UFO 


BEA: 355. xYseoO 8 


KARYE PEN AN TAGKITIA 
KG AA ETTEK YA TTIKT 


Apakah semua itu demi alasan keamanan 
dan mencegah kepanikan? Atau UFO 
sengaja dibuat kontroversi dalam rangka 
menjaga kerahasiaan pesawat mata-mata 
U2 dan SR-71 saat perang dingin? 


epasang muda mudi sedang 
S mengendarai mobilnya. Ketika 

itu sudah larut, jam sudah 
hampir pukul 24 malam. Tiba-tiba 
cahaya terang menyerang, membutakan 
mata. Mendadak pemuda itu mengerem 
mobilnya hingga mendecit. Si pemudi 
kebingungan dan mulai ketakutan. 
Cahaya itu ternyata berasal dari pesawat 
bundar tipis yang melesat menjauh. 
Tinggallah keduanya menggigil 
ketakutan. Itulah sekelumit adegan dari 
serial televisi terkenal X-Files. 

Apakah yang terjadi itu cuma ada 
dalam film-film saja? Ataukah memang 
hal tersebut terjadi sungguh-sungguh 
dalam kehidupan nyata? Ya, banyak 
orang yang mengaku pernah melihat 
UFO bahkan mengalami peristiwa yang 
tidak menyenangkan dan mengerikan, 
yakni diculik oleh alien. 

Film X-Files atau film-film lain 
sejenisnya seperti Dark Skies, Psi Fac- 


WAR NE: 2 - Mu ' tor, Earth Final Conflict maupun 
THERE IS A RE hk: Dn IA ah , -  Stargate, memberikan gambaran fantasi 
MILITARY In Nana, 2 "25 5 "4 tentang makhluk luar angkasa. Dan 

Log ch Pen fe SEA Va RM popularitas UFO (Unidentified Flying 


Objects) makin meroket. Sayangnya, hal 
ini membuat sebagian besar orang, lebih 
percaya UFO sebagai suatu fantasi 
ketimbang sebagai sesuatu yang nyata. 
Bagi yang serius, memang banyak or- 
ang yang mengaku telah melihat benda 
terbang ini. Badan keamanan nasional 
AS dan juga badan intelijen CIA, 
mencoba menguak masalah ini yang 
memuncak tatkala Perang Dingin 


P3 Pa ar, P , 
INFO-UFO Nomor 04 


setelah perang dunia kedua. Tapi, 
kebanyakan informasi yang ada telah 
dirahasiakan atau bahkan diputar- 
balikkan sehingga makin 
membingungkan. Bahkan CIA 
mengaku, masalah UFO ini sebenarnya 
hanya akal-akalan mereka saja. Apa 
maksudnya? 

Survei tahun 1950 dan 1960 
menyebutkan bahwa ribut-ribut UFO 
mampu meredam kehadiran pesawat 
rahasia mata-mata AS, U2 dan SR-71 
Blackbird. Untuk menutupinya, 
menurut survei itu, pihak militer 
membuat cerita palsu. Tetapi ada 
indikasi pemerintah AS menutupi bukti 
kehadiran makhluk luar angkasa. 
Menurut pejabat CIA yang bekerja pada 
proyek U2 dan Blackbird, “lebih dari 
separuh laporan tentang UFO selama 
1950-1960 terhitung sebagai 
penerbangan pengintaian berawak” di 
AS. Pernyataan macam ini, tambahnya, 
sengaja dihembuskan AU AS untuk 
meredakan ketakutan massa dan 
melindungi proyek sangat rahasia 
nasional AS. 

Haines menyebutkan AU memberi 
keterangan, pesawat pengintai itu 
“hanya” efek fenomena atmosfir, seperti 
kristal es dan inversi temperatur. U2 — 
awalnya berwarna perak — memang 
berkilat tatkala tertimpa sinar matahari. 
Saat ini U2 telah berselimut hitam, sama 
halnya dengan Blackbird. 
Meningkatnya jumlah kesaksian UFO 
ketika tahun 1952 menarik perhatian 
Presiden Harry S. Truman. Maka 
dibentuklah kelompok studi khusus 
CIA termasuk Edward Tauss, salah 
seorang agen intel CIA. Tauss 
mengungkapkan bahwa agen mata-mata 
berusaha menyembunyikan fenomena 
ini dari media dan publik. Walau CIA 


Lima buah UFO membentuk formasi terbang di atas 
kota Sheffield, Inggris, 4 Maret 1962. 


menaruh perhatian besar 
pada kemungkinan 
adanya kunjungan 
makhluk planet lain, 
namun perhatian itu 
hanya berupa “perhatian 
terbatas dan masih 
mengambang.” CIA dan 
AU AS membuat 
keputusan untuk tetap 
merahasiakan U2 dan 
Blackbird ketimbang 
mengambil risiko 
memberi keterangan 
terbuka tentang observasi musykil itu. 
“Terkadang kami memakai sarana luar 
biasa untuk melindungi aset keamanan 
nasional,” kata Gloria Cales, jubir AS. 
“Kami telah memilah program yang 
perlu kami lindungi.” Studi Haines 
tentang aktivitas militer rahasia tentang 
UFO bukan yang pertama. Pada bulan 
Juni, AU mendapat laporan 
ditemukannya rongsokan UFO di dekat 
Roswell Meksiko tahun 1974. 
Sebenarnya bangkai itu adalah balon 
militer rahasia yang digunakan untuk 
memonitor tes nuklir Soviet. “Makhluk 
luar angkasa' Roswell itu bisa jadi hanya 
boneka yang dipakai untuk menguji 
parasut, satu dekade mendatang. 
Padahal, saat konvensi 
internasional tentang UFO untuk 
memperingati 50 tahun peristiwa di 
Roswell, Juana Bravo, seorang peneliti 
masalah UFO dari Roswell menjelaskan 
otopsi makhluk angkasa luar yang 
tertinggal ketika sebuah Benda Angkasa 


Na ca 


F 
ra 


Luar Tak Dikenal (UFO) jatuh pada 
tanggal 4 Juli 1947 di dekat Roswell itu 
memang terjadi. Bahkan Russell Vernon 
Clark, seorang peneliti pada Universi- 
tas California di San Diego, 
memperlihatkan foto-foto potongan 
reruntuhan itu dan hasil pengujian 
isotop terhadap komposisi materialnya. 

Pengujian itu dilakukan bersama 
seorang profesor dari Universitas 
Stanford di California, namun pihak 
penyelenggara menolak menyebutkan 
namanya. Mereka mengatakan hal itu 
atas permintaannya, namun namanya 
akan segera diumumkan. 

“Sebuah benda berbentuk segitiga 
berwarna campuran biru, hijau gelap 
dan metalik bisa dianggap sebagai hasil 
buatan dan bukan terjadi secara alamiah 
dan dapat diangap berasal dari luar 
bumi,” kata Clark. 

Dia mengatakan benda itu 99 persen 
silikon dan satu persen terbuat dari 
nikel, perak, seng dan germanium yang 
menurut pengujian isotop hal itu tidak 
berkaitan dengan elemen-elemen yang 
ditemukan di bumi. 

Walau soal pihak militer AS 
mencoba menutupi fakta 
sesungguhnya mengenai keberadaan 
UFO dengan mengatakan bahwa itu 
cuma akal-akalan pihak intelijen AS, 
namun keriuhan seputar itu tak pula 
cepat mereda. Lantas apa sebenarnya 
UFO? Definisi UFO selama ini berkisar 
pada laporan tentang satu objek atau 
cahaya yang terlihat di angkasa dan 
memiliki karakteristik yang sulit 


Sebuah UFO berbentuk lingkaran cahaya yang besar nampak 
di Minneapolis, Minnesota, 20 Oktober 1960. 


Nomor 04 INFO-UFO 


dijabarkan. Ciri-ciri macam cahaya, 
terbang dan tampilan objek masih 
menjadi misteri bahkan uji dari jarak 
dekat. Lebih dari 95 persen warga 
Amerika setidaknya pernah mendengar 
atau membaca tentang UFO. Malah tak 
kurang dari 57 persen yakin benda itu 
benar-benar nyata. Mantan Presiden 
AS Jimmy Carter dan Ronald Reagan 
mengklaim pernah melihat UFO. Dan 
makin banyak bermunculannya 
organisasi dan kelompok pengamat 
UFO di seluruh Amerika Serikat. 

Akhir 1993, setelah mendapat 
tekanan, CIA bersedia membeberkan 
seluruh file tentang UFO. Dengan 
memakai dokumen CIA, studi ini 
menjajaki keterlibatan CIA pada 
kontroversi UFO dari 1940 hingga 1990. 
Secara kronologis, ini menerangkan 
usaha agen rahasia untuk memecahkan 
misteri UFO. Segala sesuatu yang 
berkaitan dengan program berpengaruh 
pada UFO dan usaha CIA untuk 
menutupi keterlibatannya dengan isu 
UFO. Awal gonjang-ganjing UFO ini 
bermula ketika Perang Dingin. 
Konfrontasi AS dan Uni Soviet menjadi 
gelombang pertama UFO. 

Laporan pertama adanya “piring 
terbang” melintas di dataran AS muncul 
tahun 1947. Saat itu Kenneth Arnold, 
pilot dan praktisi bisnis, melihat 
sembilan objek berbentuk sabit di dekat 
Gunung Rainier, Washington. Benda ini 
tengah melayang dengan kecepatan 
lebih dari 1000 mph. Laporan Arnold 
diikuti dengan banjir laporan lain. Ini 
termasuk pula laporan dari pihak militer 
dan pilot sipil juga petugas lalu lintas 


INFO-UFO Nomor 04 


Kenneth Arnold telah 
menyaksikan sejumlah UFO 
pada bulan Juni 1947. Apakah 
pesawat seperti ini yang dilihat 
olehnya? Apakah pihak militer 
memproduksi pesawat 
berbentuk sayap ini dengan 
meniru teknologi UFO? 
Atau.... mereka dengan sengaja 
mengeluarkan foto-foto ini 
untuk meyakinkan masyarakat 
bahwa UFO itu tidak ada dan 
sebenarnya cuma pesawat 
buatan mereka saja. 


udara di seluruh AS. Kendati sempat 
muncul ketakutan objek itu adalah 
senjata rahasia Soviet namun AU AS 
menyimpulkan bahwa UFO memang 
nyata, masuk akal tetapi sama sekali 
tidak istimewa. Mereka malah menyebut 
para saksi UFO itu hanya buntut dari 


histeria massa, halusinasi atau 
kesalahan pengenalan objek. 
Bagaimanapun, laporan itu 


merekomendasikan kendali investigasi 
militer seluruh laporan dan menepis 
seluruh kemungkinan fenomena 
makhluk luar angkasa. 

AU terus mengumpulkan dan 
mengevaluasi data UFO pada akhir 1940 
di bawah proyek GRUDGE. Proyek ini 
mencoba meredakan keresahan UFO 
publik. Caranya dengan kampanye 
khusus bahwa UFO sama sekali tidak 
istimewa, malah cenderung biasa-biasa 
saja. UFO digambarkan sebagai balon, 
pesawat terbang biasa, planet, meteor, 
ilusi optikal bahkan refleksi sinar 
matahari. Grudge berusaha 
menyampaikan informasi kepada publik 
bahwa mereka tidak menemukan bukti 
bahwa UFO merupakan rancangan 
senjata rahasia. Akhirnya mereka pun 
menyimpulkan UFO tidak mengancam 
keamanan AS. Mereka menginginkan 
proyek ini dikurangi karena perhatian 
AU justru meningkatkan keyakinan 
masyarakat pada UFO malah menyulut 
atmosfir “perang histeria”. Kendati 
penjelasan tentang UFO telah jelas 
namun satu pertanyaan mendasar masih 
muncul di benak tiap orang. Benarkah 
tak ada makhluk cerdas selain manusia 
di Bumi? Benarkah kita sendiri di 


galaksi? Sementara para ahli 
menyebutkan galaksi Bima Sakti 
hanyalah serpihan dari lingkaran 
galaksi-galaksi. Lantas, bagaimana 
jawaban sebenarnya? 

Yang jadi masalah dan pertanyaan, 
mengapa keberadaan UFO itu seakan 
ditutup-tutupi serta disangkal oleh 
pihak militer dan intelijen? Mereka 
mencoba berdalih bahwa dinas intelejen 
Amerika Serikat ini telah sengaja menipu 
publik tentang keberadaan UFO. 
Tujuannya adalah untuk merahasiakan 
proyek pembangunan pesawat- 
pesawat tempur canggih seperti U-2 dan 
SR-71. Tapi, konon pesawat-pesawat 
misterius itu, sebenarnya merupakan 
pengembangan dari teknologi UFO 
yang jatuh di Roswell. Mana yang 
benar? 

Apa yang dilakukan CIA pada 
waktu itu hanyalah untuk menutupi 
semakin banyaknya laporan mengenai 
adanya UFO yang tampak di langit yang 
begitu tinggi dengan warna kelam. Pada 
masa-masa Perang Dingin, Amerika 
ingin merahasiaan berbagai jenis 
pesawat tempur mereka untuk 
mengelabui lawan tentang kekuatan 
sebenarnya Angkatan Udara AS. 

Laporan CIA yang baru dirilis 
tersebut ditulis Gerald K. Haines. 
Laporan tersebut muncul dalam jurnal 
rahasia CIA Studies of Intelligence 
dengan judul CIA's Role in the Study 
of UFO's, 1947-90. Lima tahun lalu, CIA 
mulai menerbitkan jurnal semacam ini 
sebagai bagian dari pengungkapan 
berbagai laporan yang sekarang ini 
tidak lagi diangggap rahasia (unclassi- 


fied reports). Maka, membanjirlah 
sejumlah besar laporan CIA yang 
dulunya dianggap bersifat sangat 
rahasia (top secret). Sebagai sejarawan 
yang bekerja di National Reconnais- 
sance Office yang mengawasi proyek- 
proyek rahasia, apa yang diungkapkan 
Haines ini memang memiliki kredibilitas. 

Penipuan pandangan mata yang 
dilakukan CIA pada 1950-an dan 1960- 
an ini dilakukan saat akan memanasnya 
Perang Dingin antara Barat dan Timur, 
atau antara dua kekuatan adi daya AS 
dan Uni Soviet. Selain publik Amerika 
yang mengakui sering menyaksikan 
adanya piring terbang ini, para pejabat 
pemerintah di Washington DC juga 
mengaku pernah melihat adanya UFO 
tersebut. 

Dari laporan-laporan yang 
dikumpulkan CIA terlihat bahwa semua 
laporan membuktikan apa yang 
diidentifikasi sebagai UFO itu hanyalah 
dua buah pesawat tempur cangggih AS 
pada waktu itu. Menurut data-data dari 
Jane's All the World's Aircraft, pesawat 
U-2A buatan Lockheed 1950-an ini 
mampu terbang pada ketinggian lebih 
dari 60.000 kaki dan SR-71 Blackbird 
mampu terbang pada ketinggian 80.000 
kaki. Apakah memang begitu? Lalu, 
mengapa ada banyak kesaksian yang 
berbeda mengenai bentuk dan cara 
terbang UFO yang masih misterius itu? 

Konon alasan CIA menipu publik 
Amerika soal adanya UFO ini adalah 
daripada CIA harus berterus terang 
mengenai pesawat-pesawat canggih ini 
lebih baik melakukan pengelabuan 
dengan mengeluarkan laporan palsu 
mengenai UFO. Misalnya, jika publik 
melihat adanya objek yang aneh seperti 
apa yang terlihat mirip dengan bentuk 
UFO, CIA akan menyebutkan bentuk 
itu adalah sebuah fenomena gumpalan 
kristal es atau adanya perubahan 
temperatur udara. 

Laporan yang dikeluarkan CIA ini 
menyebutkan, sebagian besar 
kesaksian soal UFO pada 1950-an dan 
1960-an sebenarnya adalah 
pemandangan  pesawat-pesawat 
canggih AS itu. CIA dan Angkatan 
Udara AS mengakui bahwa 
pengelabuan ini dilakukan untuk 
meredam kekhawatiran publik dan 
melindungi kepentingan proyek 


NN 


"3 3 MEP 


Benarkah mereka mengeluarkan laporan palsu tentang penampakan UFO 
hanya untuk merahasiakan proyek pesawat SR-71? Tapi anehnya, hampir 
tak ada orang melaporkan UFO yang bentuknya mirip SR-71. 


keamanan nasional, seperti 
pembangunan pesawat-pesawat 
tempur canggih itu. 

Pesawat-pesawat canggih ini 
memang dicat hitam, pada waktu itu 
untuk mengelabui musuh. Akibatnya, 
cat hitam benda angkasa luar ini 
menimbulkan berbagai tanda tanya dan 
keingintahuan masyarakat. CIA 
mengatakan, pada awalnya, U-2A dicat 
warna perak. Namun, warna itu terlalu 
memancarkan cahaya karena sinar 
matahari sehingga akhirnya dicat hitam 
pekat. Namun, SR-71 yang kali pertama 
terbang pada 1964 memang dicat hitam 
sejak awal. Sebab itu, julukannya adalah 
Blackbird. 

Bagaimanakah reaksi para pecinta 
dan pemburu UFO yang begitu getol 
mengikuti berbagai laporan ini? 
Mungkin ada sedikit kekecewaan. 
Namun, tidak sedikit juga yang tetap 
optimistis dengan laporan-laporan lama 


ini. Richard Hall, ketua Fund for UFO 
Research di Washington mengatakan 
bahwa apa yang dikatakan CIA ini 
sangat penting. 

John E.Pike dari Federation of 
American Scientists mempertanyakan 
sikap pemerintah, dalam hal ini CIA dan 
Angkatan Udara yang melakukan 
pengelabuan seperti ini. Kalau memang 
benar apa yang dilakukan CIA, ini 
berarti semakin banyak penipuan yang 
dilakukan lembaga ini pada kasus-kasus 
lainnya. “ Pihak militer mungkin masih 
menyembunyikan sesuatu lagi,” kata 
Pike seperti pernah dikutip New York 
Times. 

Jika pemerintah dan publik berseteru 
soal ada tidaknya UFO dan sikap 
pemerintah yang menutup-nutupi hal 
ini, ada dua pendapat yang muncul. 
Pertama, benda-benda angkasa luar 
yang tampak tersebut adalah benda atau 
proyek rahasia yang dilakukan 


Nomor 04 INFO-UFO 


Pihak militer diyakini tahu banyak tentang UFO. 


seperti kaleng tetapi sangat kuat. 
Beberapa menit setelah kehadiran 
saksi pertama itu, tiba-tiba sirene 
meraung-raung yang menunjukkan 
datangnya anggota polisi militer dari 
bandara Rosswell yang jauhnya sekitar 
50 km dari tempat kejadian. Lokasi 
kejadian segera dinyatakan tertutup. 
Orang-orang sipil segera diusir dari 
sana. Tidak lama kemudian, sejumlah 
pejabat tinggi militer sipil berdatangan 
untuk memeriksa keadaan. Baru tiga hari 
kemudian kalangan pers mencium ada 
“sesuatu” di Rosswell set, membaca 


Apakah alien memang berada di belakang semua ini? 


INFO-UFO Nomor 04 


pemerintah Federal, 
termasuk pesawat 
tempur dan misi 
mata-mata lainnya. 
Studi yang baru 
dirilis CIA ini 
mendukung 
pandangan pertama 
ini. Kedua, mungkin 
pemerintah telah 
menemukan 
pesawat-pesawat 
makhluk angkasa 
luar ini, namun tetap 
menyembunyikannya 
karena khawatir 
masyarakat akan 
panik. 

Apa yang terjadi 
di Roswell memang 
tidak bisa diabaikan 
begitu saja. 
Rekonstruksi kejadian seputar 5 Juli 
1947, setelah adanya laporan jatuhnya 
pesawat misterius di Rosswell, terjadi 
hal-hal yang mencurigakan. Kelompok 
pertama yang hadir di dekat tempat 
kejadian ialah Dr W. Curry Holden dari 
Texas University. Mereka melaporkan 
hasil penemuannya kepada sherif 
setempat. Dalam laporannya itu Holden 
mengatakan bahwa dia telah melihat 
pesawat tanpa sayap, dengan bentuk 
badan yang gemuk yang jatuh di 
Rosswell. Di samping itu, ia melaporkan 
melihat tiga tubuh, dua di luar pesawat 
dam satu lagi masih 
di dalam kabin. 

Kemudian masuk 
lagi laporan dari dua 
orang, James 
Ragsdale dan Trudie 
Trulove, bahwa 
tubuh yang 
ditemukan itu 
panjangnya empat 
atau lima kaki saja. Ini 
berarti terlalu pendek 
untuk ukuran orang 
Amerika. Ragsdale 
datang ke lokasi 
jatuhnya pesawat 
misterius itu dan 
lebih tertarik pada 
masalah logamnya 
saja. Menurut dia, 
logam itu bentuknya 


pers release yang di keluarkan Walter 
Haut yang saat itu menjadi,bicara 
Batalyon 509 yang bermarkas di 
Rosswell. Mereka pun memburu berita, 
apalagi ini konon menyangkut makhluk 
luar angkasa. 

Kecurigaan bahwa makhluk yang 
tewas bukan manusia bumi diperkuat 
dengan kesaksian Glenn Dennis. Dia 
dihubungi juru rekaman setempat 
apakah bisa menyediakan peti mati 
ukuran anak-anak. Ukuran tersebut 
tampaknya cocok dengan tubuh 
makhluk yang diketahui tewas di luar 
pesawatnya. Kesaksian lainnya berasal 
dari Dan Dwy seorang kepala pemadam 
kebakaran setempat yang dipanggil ke 
lokasi musibah. Sepulangnya dia 
menceritakan kepada istrinya bahwa 
melihat logam-logam misterius dan juga 
melihat dua tubuh di dalam peti jenazah 
dan satu lagi masih hidup sebesar 
seorang anak beras 10 tahun. 

Di samping itu, sherrif George 
Wilcox mengatakan dia dan keluarganya 
akan dibuat menderita jika bercerita 
mengenai insiden Rosswell. Tidak 
dijelaskan siapa yang mengancam, 
tetapi tampaknya dari kalangan militer 
Rosswell.Saksi lain, Mayor Jesse 
Marcel, perwira intelijen dari batalyon 
509 yang membawa pulang sejumlah 
pecahan logam dan sampai sekarang 
tidak bisa membaca tulisan yang tepat 
pada potongan logam itu. Semua bukti 
dan kesaksian ini sudah terungkap 
selama beberapa dasawarsa tetapi tetap 
masih kurang dipercaya oleh banyak 
pihak. 

Nampaknya, cara apapun akan 
dilakukan untuk menyembunyikan 
keberadaan alien ini. Ataukah 
barangkali alien memang di belakang 
semua ini dan telah menjalin konspirasi 
dengan mereka sehingga untuk 
mulusnya rencana mereka, maka 
keberadaan mereka belum saatnya 
diketahui secara umum. Tapi, 
bagaimanakah dengan perjumpaan 
beberapa orang dengan alien? Apakah 
itu dilakukan oleh alien jenis yang lain? 

Ada banyak laporan dan 
pembahasan yang lebih mendalam 
tentang masalah konspirasi dan 
kerahasiaan UFO ini. Hanya saja, masih 
banyak yang mengganggap UFO 
hanya fantasi belaka. 


(Bagian Kedua) 


CROP CIRCLE 


Berapa jauh ke belakang terdapat bukti adanya crop circle? 
Sejumlah referensi yang berharga telah ditemukan pada catatan 
sejarah yang menunjukkan kemungkinan adanya crop circle. 


Barangkali yang paling terkenal 
adalah kasus “Setan Pemang- 
kas” di tahun 1678, di mana 
ladang seorang petani dikatakan 
dikunjungi oleh perwujudan 
setan yang menginjak-injak hasil 
panen menjadi sebuah lingkaran. 
Kejadian itu diabadikan untuk 


generasi yang akan datang dalam bentuk pahatan kayu, tapi ahli 
perganduman modern yang pesimis mengabaikan keterkaitannya. 


Profesor Robert Plot menerbitkan 
sebuah buku berjudul “Sejarah alam 
Staffordshire” di tahun 1686, di mana 
dia menyebutkan komentar secara 
sepintas tentang cincin, lingkaran, dan 


Os ala Ka 


Forbes, Australia 


bentuk-bentuk lainnya yang ditemukan 
di padang-padang berumput. Banyak 
perdebatan terjadi atas pengamatan 
Robert Plot. walaupun catatan- 
catatannya cukup rinci, beberapa 
peneliti masih meng- 
anggap buktinya 
sama sekali tidak 
kuat. Mereka merasa 
bahwa kemungkinan 
besar apa yang 
digambarkan Plot 
adalah “cincin ma- 
laikat” yang dise- 
babkan jamur biasa. 
Untuk banyak orang 
lainnya, mereka 
belum bisa memu- 
tuskan benar tidak- 
nya. Walaupun 
pernah mendukung 
dan menjatuhkan di 
masa lampau, adalah 
keyakinan saya 
bahwa setiap bukti 
adanya crop circle 
terawal, bagaimana- 
pun samar-samarnya 
harus dipertimbang- 
kan kalau kita ingin 
berpegang pada 
semangat keterbuka- 
an dalam penelitian 
perganduman. 


Para ahli biologi tanaman 
dibingungkan oleh fenomena ini dan 
para petani, yang mengetahui 
bagaimana lahan berfungsi, 
dibingungkan oleh hal ini. Ini adalah 
satu-satunya cara untuk mengiden- 
tifikasi fenomena yang asli. Uji 
laboratorium dan penelitian meng- 
usulkan bahwa gelombang mikro atau 
bungi berfrekuensi tinggi mungkin 
adalah satu-satunya cara yang 
memungkinkan untuk menghasilkan 
dampak yang seperti itu. 

Crop circle kadang-kadang disertai 
dengan suara yang seperti suara siulan, 
seperti yang direkam dalam kaset dan 
dianalisis oleh NASA sebagai suara 
buatan. 

Karakteristik-karakteristik lain yang 
tidak dapat ditiru oleh para penipu 
adalah kulit epidermis tanaman yang 
membesar, dan membungkuknya 
batang tanaman tepat di mana daun 
pertama tumbuh tetapi tanaman tetap 
segar, dari hasil observasi juga 
diketahui adanya perubahan bentuk biji 
embrio, dan penciptaan rongga 
pembuangan di dalam tanaman- 
tanaman tersebut seolah-olah mereka 
telah dipanaskan dari dalam. 

Dalam bentuk crop circle yang asli 
juga ada gangguan dalam analisis 
komparatif dari struktur kristal tanaman 
tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh 
foto-foto mikroskopis ini. Tetapi dalam 
semua kasus, tanaman-tanaman 
tersebut tidak rusak dan akan terus 
tumbuh dan masak bila dibiarkan begitu 
saja. Hal ini akan tidak mungkin apabila 
mereka telah diperlakukan dengan 
kasar. 

Crop circle yang asli adalah daerah 
yang berisi tanaman yang tergulung dan 
terbaring dengan lembut yang 
membuat suatu dasar dengan proporsi 
logaritma spiral yang sama seperti 
Serial Fibonacci atau Angka Emas, sifat 
pusaran digunakan untuk menciptakan 
ketepatan organisme seperti kulit-kulit 
kerang, bunga-bungan matahari, 
tulang-tulang pada tangan manusia dan 
galaksi-galaksi, bagian dasar dari crop 
circle bisa mencapai lima lapisan 
rajutan, semuanya berlawanan arah satu 
sama lain, dengan setiap kepala biji 
dalam keadaan utuh dan ditempatkan 
berdampingan satu sama lain seolah- 


Nomor 04 INFO-UFO 


olah diatur di dalam kotak museum, di 
bagian tengahnya terdapat kumpulan 
tanaman yang seperti sarang burung, 
terajut, menjulang tinggi, atau terangkai 
- kadang-kadang bagian tengah terdiri 
dari satu batang saja tanaman yang 
berdiri. Crop circle ini tidak benar- 
benar berbentuk lingkaran tetapi agak 
oval (crop circle palsu, memerlukan 
sebuah tali pusat yang tetapi, tidak 
dapat mencapai hal ini dengan baik). 
Bagian tepinya dengan jelas dibatasi 
dengan tanaman yang dirubuhkan 
seolah-olah digambar dengan kompas 
dan digoreskan dengan ketepatan 
seperti dalam pembedahan. Sebagai 
perbandingan, crop circle palsu, 
mempunyai kemiripan gaya dengan 
rambut berminyak, tidak tersisir yang 
tumbuh secara berkelompok dan, tentu 
saja, semua tanamannya telah 
diperlakukan dengan kasar, terluka, dan 
hancur. 

Keanehan-keanehan yang lain 
menandakan kemampuan pembuat crop 
circle untuk meningkatkan pancaran 
sinar infra merah di antara dan di sekitar 
bentuk yang baru, menandakan bahwa 
baik kandungan panas dari tanaman 
dan aliran air dari dataran tinggi ke 
dataran rendah telah terpengaruhi. 
Bukti dari empat kali isotop radioaktif 
singkat, yang dilakukan secara buatan 
di dalam tanah di mana crop circle yang 
asli telah terdeteksi (hal ini menghilang 
setelah tiga atau empat jam), dan tanah 


Je oa BL 


Crop circle tipe triple julia, diakui sebagai bentuk yang paling kompleks. 
Muncul tahun 1996 di bukit Windmill dekat Avebury di Wiltshire, Inggris. 


di sekitar mereka kelihatan seperti habis 
dipanggang. 

Secara matematis, crop circle yang 
asli merupakan sandi teorema yang 
rumit yang didasarkan pada geometri 
Euclidian dan juga prinsip-prinsip 
geometri yang kekal yang tidak dapat 
diingkari. Crop circle mempunyai 
kemampuan untuk merubah bidang 
elektromagnetik lokal sehingga kompas 
tidak dapat menentukan arah utara, 
kamera, telepon selular, dan baterai 
tidak dapat berfungsi, dan peralatan 


- Ke adn 2 Fe 3 . 


Crop circle dengan desain “Pohon kehidupan” yang mirip mitologi 
Sumeria, nampak di dekat Kastil Barbury bulan Mei 1997. 


INFO-UFO Nomor 04 


pesawat terbang tidak berfungsi pada 
waktu terbang melintasi crop circle 
tersebut. Selain itu alat Geiger mencatat 
tingkat radiasi di sekitar 30096 di atas 
tingkat normal, frekuensi radio turun 
secara drastis di garis sekeliling crop 
circle, binatang-binatang di peternakan 
sekitar menghindari daerah tertentu di 
ladang tersebut atau bertingkah gelisah 
berjam-jam sebelum munculnya crop 
circle, dan aki mobil di seluruh desa 
tidak berfungsi pada pagi hari setelah 
ada crop circle ditemukan di sekitar 
tempat tersebut. Dalam beberapa 
peristiwa tertentu, dilaporkan 
terputusnya aliran listrik di daerah 
tersebut. 

Crop circle yang asli juga muncul 
pada titik pertemuan sepanjang aliran 
energi magnetis Bumi, mempengaruhi 
pola energi lokasi prasejarah daerah 
tersebut. Crop circle sering merujuk 
pada karakteristik-karakteristik 
Neolithic dalam ukuran/bentuk/arah, 
dan definisi tentang masuknya, dengan 
sebanyak 150 buah cincin energi 
konsentris di luar garis keliling mereka. 
Sebenarnya, setahun setelah tanaman 
dalam crop circle tersebut dipanen dan 
ladang telah dibajak dan ditanami 
kembali, jejak energi dari crop circle 
masih akan terdeteksi di tempat yang 
sama, lama setelah jejak-jejak fisiknya 
menghilang. — 


x Ht 8 


Peperangan Nuklir Antar 
Alien Ribuan Tahun Lalu 


ada tahun 1968, setiap kadet 
P angkatan udara Amerika Serikat 

mendapat pelajaran khusus 
tentang masalah UFO. Dalam buku 
panduan yang diberikan, ada sebuah 
cerita tentang keberadaan makhluk luar 
angkasa yang tercatat dalam sebuah 
kitab yang disebut “Buku Dzyan”. 
Apakah ini merupakan suatu bukti UFO 
yang tertua? 

“Buku Dzyan” merupakan naskah 
paling kuno di India dan dibuat pada 
waktu orang disana mulai dapat 
menulis. Salah satu cerita di dalamnya 
ialah mengenai sekelompok kecil 
makhluk yang datang di bumi beberapa 
ribu tahun yang lalu di dalam sebuah 
wahana logam yang mengelilingi bumi 
beberapa kali sebelum mendarat. 
Makhluk-makhluk itu hidup menyendiri 
dan dihormati oleh manusia-manusia di 


antara mana mereka telah bermukim. 
Akan tetapi kemudian timbullah 
perbedaan paham di antara mereka dan 
timbullah perpecahan. Beberapa pria, 
wanita, dan anak memisahkan diri dan 
mengungsi ke kota lain, di sana mereka 
seketika dinobatkan menjadi penguasa 
oleh penduduk yang ketakutan. 
Pemisahan diri itu ternyata tidak 
memulihkan perdamaian di antara 
makhluk-makhluk itu dan akhirnya 
kemarahan mereka memuncak 
sehingga pimpinan dari kelompok di 
kota yang pertama mengumpulkan 
sekelompok kecil prajuritnya dan 
mereka membumbung ke udara menaiki 
sebuah wahana logam yang besar dan 
mengkilau. Selagi mereka masih jauh dari 
kota musuhnya, mereka meluncurkan 
sebuah tombak yang besar dan 
bercahaya yang bergerak menuruti 


Jon De'Pew' 
James Neff 
WB TA 


sebuah berkas sinar cahaya. Senjata itu 
meledak di kota musuhnya menjadi bola 
api yang besar yang menjulang ke 
langit, hampir mencapai bintang- 
bintang. Semuanya yang berada di 
dalam kota menjadi hangus secara 
mengerikan dan bahkan mereka yang 
tidak berada di dalam kota, akan tetapi 
berada di daerah sekitarnya, terbakar 
pula. Mereka yang memandang ke arah 
tombak dan bola api tadi menjadi buta 
untuk selamanya. Mereka yang 
kemudian berjalan kaki memasuki kota 
jatuh sakit dan mati. Bahkan debu dari 
kota tadi menjadi beracun, begitu juga 
air dari sungai-sungai yang mengalir 
melalui kota itu. Tidak ada manusia 
yang berani mendekati kota tersebut, 
yang berangsur-angsur punah dan 
dilupakan manusia. 

Ketika pimpinan dari makhluk- 
makhluk pendatang itu melihat apa 
yang telah ia perbuat terhadap anak 
buahnya sendiri, ia mengundurkan diri 
ke dalam istananya dan tidak mau 
bertemu dengan siapa saja. Akhirnya 
ia mengumpulkan prajuritnya yang 
masih ada, serta anak dan istri mereka, 
lalu masuk ke dalam wahana masing- 
masing, membumbung ke langit sebuah 
demi sebuah dan pergi untuk tidak 
kembali lagi. 

Apakah dongeng dari India itu 
sungguh-sungguh dan merupakan 
suatu catatan mengenai kolonialisasi 
makhluk-makhluk luar bumi di zaman 
purbakala, lengkap dengan wahana- 
wahana antariksa, senjata nuklir dan 
efek-efek radiasi yang terjadi di zaman 
purbakala? Kalau bukan, bagaimana- 
kah gambaran yang terperinci itu dapat 
diberikan mengenai ledakan nuklir dan 
akibat-akibatnya? - 


Sumber: Introductory Space Science - Volume II, Chapter XXXIII, yang diterbitkan oleh Department Of Physics - 


USAF, editor: Major Donald G. Carpenter dengan co-editor: Lt. Colonel Edward R. Therkelson. Buku ini sejak 
tahun 1968 merupakan buku resmi yang digunakan oleh Air Force Academy, di Colorado Springs, Colorado. 


Nomor 04 INFO-UFO 


Tinoinan 


ebanyakan orang pernah 
mengalami tindihan, yaitu saat 
tidur, pikiran seakan sudah 


terjaga namun badan sama sekali kaku 
dan tidak bisa digerakkan. Ada rasa 
badan seakan ditindih oleh sesuatu 
yang berat dan menyesakkan. Dalam 
beberapa kasus, tindihan juga disertai 
dengan terlihatnya sosok makhluk lain 
yang sedang menindih. Apakah itu 
cuma halusinasi? Apakah ini 
berhubungan dengan alien? Melinda 
Leslie, seorang peneliti masalah alien 
abduction memberikan ciri-ciri orang 
yang pernah mengalami penculikan oleh 
alien, antara Jain mengalami perasaan 
seperti lumpuh tak berdaya dengan 
makhluk asing di kamar. 

Istilah medis dari tindihan adalah 
sleep paralysis. Ada sebuah contoh 
kasus, di mana seseorang waktu 
mengalami tindihan, melihat ada 
“nenek” yang menindih badannya. 
Menurut J. Sujanto, seorang paranor- 
mal, soal ketindihan, bisa disebabkan 
mahkluk halus, bisa juga karena getaran 
bumi di mana anda berada. Namun 
dokter umumnya mengganggap gejala 
tindihan terjadi saat pikiran sudah 
terjaga tapi tubuh sedang tidur atau 
sangat lelah untuk terjaga. 

Kalau menurut kepercayaan 
masyarakat Lombok, di sana tindihan 
dikenal dengan istilah “kererep”. Hal ini 
dipercaya merupakan pengaruh 
makhluk halus, terutama hantu. Untuk 
keluar dari himpitan tindihan, orang tua 
menyarankan untuk menggerakkan 
jempol kaki, ditambah mulut (hati) komat 
kamit baca doa atau mantera. Hal ini 
katanya karena hanya jempol kaki yang 
tak bisa terkena pengaruh hantu. 

Dalam budaya Sunda khususnya 
Tatar Priangan , fenomena tersebut 
dinamakan “katindihan eureup- 
eureup”. Fenomena ini ditandai dengan 
pikiran sudah jaga, akan tetapi mata 
tertutup rapat dan sukar untuk 


INFO-UFO -. Nomor 04 


TS NI SEM Xx 


Cui Auen 


atau 


membukakan kelopak mata sekalipun 
otak sudah memerintahkan, dan seakan- 
akan di dada ada benda besar yang 
menindih, pada orang-orang yang 
mengalaminya sering keluar suara 
gagap. 

Sampai sekarang pun banyak aspek 
dalam tidur yang belum benar-benar 
terungkap. Salah satunya sleep paraly- 
sis alias ketindihan. Pada kondisi ini 
selama beberapa detik penderita merasa 
ditindih sesuatu, sehingga tidak bisa 
bergerak atau bernapas. Penjelasan 
mengenai kasus ketindihan itu bisa 


beragam. Dari sudut pandang 
tradisional, Sunda misalnya, 
penyebabnya adalah laba-laba 


berjumlah kaki ganjil yang juga 
menempati kamar tidur pelaku. 
Sedangkan di Newfoundland kasus itu 
dikatakan akibat pekerjaan usil tukang 
sihir. Kemudian ada peneliti yang 
mencoba memberikan penjelasan yang 
lebih masuk akal. Ketindihan itu 
merupakan kelumpuhan tidur non-REM 
(Rapid Eye Movement). Pada kondisi 
REM secara otomatis tubuh akan 
menonaktifkan seluruh otot tubuh demi 
keamanan. Bila tidak, bisa-bisa kita 
melakukan apa pun yang muncul dalam 
mimpi, persis seperti pengidap 
penyimpangan perilaku tidur fase REM. 


Biasanya, otot kembali aktif saat 
bangun tidur, sayangnya kadang- 
kadang terlambat. Keterlambatan ini 
begitu singkat sehingga kita tidak 
menyadari atau mengamatinya. Namun, 
bila keterlambatan itu berlangsung 
cukup lama, lebih dari semenit, alarm 
kesadaran keburu memberi tahu bahwa 
kita tidak dapat bergerak. 

Datangnya sang “tamu” dalam 
kasus tindihan perlu diperhatikan 
serius. Penyimpangan tidur selama 
REM pun menunjuk pada situasi si 
pelaku merasa didatangi “tamu”. 
Beberapa ilmuwan mencoba menyelidiki 
perasaan “ditemani” itu. Menurut ahli 
saraf Michael Persinger, kondisi itu 
serupa dengan kesadaran akan 
keberadaan kita sendiri, yang 
informasinya tersimpan di belahan otak 
kiri. Untuk menjawab rasa ingin 
tahunya, Persinger mengadakan 
percobaan dengan merangsang 
belahan otak kanan dengan sensasi 
tertentu. Hasilnya, “Muncul perasaan 
akan kehadiran seseorang pada jarak 
yang terlampau dekat, sehingga terasa 
menakutkan.” Kemampuan untuk 
merasakan halusinasi ini makin besar, 
bila interaksi antara belahan otak kiri 
dan kanan makin besar. Hal ini banyak 
terjadi pada orang yang karena cedera 


pada otaknya menyebabkan hilangnya 
bagian pemisah antara dua belahan otak 
itu. Terbukti 8070 pasien Persinger yang 
mengalami cedera sejenis merasakan 
situasi demikian. “Mereka mengira 
sudah mulai gila, padahal itu proses 
normal bila input tipe tertentu dari 
belahan otak kanan tak lagi seeksklusif 
belahan otak kiri.” 

Dulu, di kalangan masyarakat Eropa, 
ada yang menghubungkan ketindihan 
dengan peran Succubus dan Incubus, 
roh jahat penggoda cinta. Di malam hari, 
katanya, roh itu akan mendatangi 
korban di tempat tidur, menduduki 
dadanya sehingga korban merasa sesak 
napas, lalu mengajak bercinta. Tak heran 
bila ketindihan dinamai juga mimpi 
buruk Incubus. Yang menjadi 
pertanyaan, apakah Succubus dan In- 
cubus itu benar ada? Sebaliknya, 
apakah ketindihan itu sekadar dipicu 
oleh mimpi buruk? Penulis Colin dan 
Damon Wilson berhasil melacak 
beberapa orang, salah satunya psikolog 
Stan Gooch. Gooch menyebut “tamu” - 
nya sebagai Succubus yang 
penampilannya merupakan kombinasi 
beberapa wanita kenalannya. Ia 
bersikukuh dalam keadaan sadar saat 


digoda Succubus, meski ia juga tidak 
menolak pendapat bahwa Succubus 
adalah hasil kreasi alam pikirannya 
sendiri. Dalam bukunya, Gooch 
mengutip beberapa orang yang meski 
dihipnotis tetap mampu menyentuh, 
melihat, bahkan mendengar sesuai 
dengan perintah penghipnotis. 
Halusinasi buatan tidak terbatas pada 
pendengaran dan penglihatan. Di 
panggung hipnotis misalnya, sering 
terlihat seorang penghipnotis 
membujuk orang untuk meyakini bahwa 
yang dicicipinya adalah apel yang lezat, 
padahal itu bawang. 

Halusinasi taktil atau berkaitan 
dengan indera peraba pun bisa muncul. 
Jadi, bukannya tak mungkin, 
kemunculannya terjadi secara spontan. 
Succubus dan Incubus memang sangat 
mungkin buah pikiran saat tidur. 
Teknisnya, pengalaman nyata sehari- 
hari adalah masukan yang diterima dari 
indera kemudian diolah oleh otak. 
Demikian juga mimpi, bedanya tanpa 
terlebih dahulu mendapat masukan dari 
indera. Dalam percobaannya peneliti 
tidur Steven LaBerge menunjukkan, 
respons otak dan tubuh saat melakukan 
berbagai kegiatan, mulai dari 
memecahkan soal 
matematika hingga 
bercinta - di dalam 
m i m pi 
dibandingkan 
dengan di alam 
sadar, ternyata 
hanya sedikit 
bedanya. Dalam 
survei, lebih dari 
separuh 
respondennya 
melaporkan pernah 
mendapatkan 
mimpi itu, malah 
sekitar 1070 
mengalaminya 
secara teratur. 
Pernah ada yang 
berteori bahwa 
mimpi sadar terjadi 
dalam episode 
terjaga singkat, 
yang pada banyak 
orang berlangsung 
lima kali sepanjang 
malam. Saking 
singkatnya, ia 


tidak ingat lagi saat terjaga di esok 
paginya. Artinya, mimpi sadar lebih 
mirip lamunan, atau lanjutan mimpi. 
Hanya saja, karena masih terlalu 
bingung, yang bersangkutan tidak 
menyadari bahwa sedang terjaga. 

Dalam penelitian terhadap Incubus 
dan Succubus, Colin dan Damon Wil- 
son menemukan sejumlah kasus di 
mana “kehadiran” itu terasa 
mengganggu, bahkan menyakitkan, 
seperti yang dirasakan Marcia. 
Kisahnya bermula ketika Marcia yang 
master psikologi dari AS itu tengah 
berlibur di Sao Paulo. Karena tidak 
percaya takhayul, ia membawa pulang 
patung kapur kecil berujud Dewi Laut 
Yamanja yang ditinggalkan orang di 
pantai sebagai persembahan upacara. 
Padahal bibinya telah memperingatkan. 
Tak lama kemudian, Marcia jatuh sakit, 
dan dua kali hampir tak terselamatkan 
dari kecelakaan di rumah: meledaknya 
pressure cooker dan oven. Yang paling 
aneh, ia mengaku saat terbaring di 
tempat tidur, berkali-kali merasakan ada 
orang (atau sesuatu) masuk ke 
kamarnya, naik ke tempat tidur dan ... 
memperkosanya! Serangan-serangan 
itu baru berhenti setelah bibinya 
berkonsultasi dengan ahli Umbanda - 
semacam voodoo dan mengembalikan 
patung itu ke pantai. 

Yang tak kalah aneh adalah serangan 
terhadap sejumlah gadis penghuni 
sekolah asrama di Rietfontein, 
Botswana, pada 1985. Mereka 
melaporkan, beberapa sosok laki-laki 
dan perempuan telah mengoyakkan 
pakaian, memotongi rambut, dan 
mencakari mereka. Pemeriksaan 
kesehatan bahkan mengungkap adanya 
sejumlah jarum yang tertanam cukup 
dalam di bawah luka pada kaki para 
korban. Sementara serangan terus 
berlanjut, polisi tidak mampu 
menemukan pelaku ataupun penjelasan. 
Gambaran ini jelas sangat mirip dengan 
fenomena alien abduction dan implant. 

Banyak kasus yang tidak dilaporkan 
mengenai tindihan dialami oleh 
masyarakat kita. Perasaan ditindih atau 
melihat tamu tak diundang yang 
menakutkan, menimbulkan tanda tanya: 
apakah sebenarnya banyak orang yang 
telah mengalami alien abduction namun 
tak disadarinya dan hanya dianggap 
sebagai tindihan saja? 


Nomor 04 INFO-UFO 


Michael Buhler yang lahir pada tahun 1940, adalah seorang guru 

ui j x DO 2 dan seniman yang telah berpartisipasi dalam bidang lukisan UFO. 
Pekerjaannya sendiri adalah merepresentasikan dalam beberapa 

Ku) koleksi pribadi dan koleksi umum termasuk dalam Dewan Kesenian, 
Michael Buhler Museum Inggris dan Akademi Royal. Ketertarikannya dalam UFO 

telah tercatat mulai dari tahun 1960an, telah banyak memberikan 

& London 020 7790 4537 email: tpr@clara.net inspirasi dalam pekerjaan ini, dan lukisan-lukisan serialnya dari kasus- 

kasus yang berkaitan. Ilustrasi yang dibuat Michael Buhler 
memberi gambaran tentang penampakan serta merupakan 


rekonstruksi imaginasi dari peristiwa-peristiwa yang 
berkaitan dengan masalah UFO dan alien. — 


Alien memasuki rumah Betty Andreasson dan membuat 
kaku keluarganya dan membawanya ke dalam sebuah 
pengalaman yang penuh keanehan dan mistikal, 1967 


Tahun 1953, di Krasnoyarsk Krai, Rusia, obyek seperti 
tabung terlihat di atas area penelitian rahasia. 


Maurice Masse melihat dua alien bersama pesawatnya Sebuah pesawat pribadi bertemu dengan “kapal 
di dekat ladangnya, Perancis, 1965. induk” alien di wilayah udara Brazil, 1996. 


INFO-UFO v Nomor 04 


Chales Hickson dan Calvin Parker diculik alien saat 
memancing ikan di Mississippi tahun 1973. 


Almiro Barauna memotret sebuah UFO di atas 
pulau Trinidad dekat Brazil tahun 1958. 


Dua anak laki-laki melihat empat alien sedang terbang 
melayang di sekeliling pesawat berbentuk bola, 1967. 


@ 2001 Mary Evans Picture Library 


.“ 


UFO berbentuk segitiga hitam nampak di Brussels 
antara tahun 1989-90. Dilaporkan oleh banyak saksi. 


Linda Napolitano (Cortile) diculik alien dari kamar 
apartemennya di Manhattan pada tahun 1989. 


Nomor 04 INFO-UFO 


KO ESA AN Teh EK Mk 


x 


aa 101 Id NGK O TN 


Penulis : Su'ud Muliadi Sm. HK 
Penerbit : PT. Garoeda Boeana Indah 
Pasuruan, 1993 


i saat banyak orang mengklaim 
D bahwa terdapat batasan dalam 

pembahasan-pembahasan 
yang berhubungan dengan agama dan 
ilmu pengetahuan, maka sang penulis, 
Su'ud Muliadi mencoba dengan segala 
upaya menggali dan memperjelas 
batasan-batasan apa yang melandasi 
pandangan dan pemikiran seperti itu. 
Sang penulis berusaha mencari jawaban 
yang pasti mengenai hal itu, dengan 
tidak mengurangi fakta-fakta yang telah 
ada. Sehingga sudah pasti, jika telah 
membaca buku ini, maka sedikitnya akan 
menemukan titik terang mengenai 
masalah yang ada. 

Adakah mahkluk luar Angkasa Luar 
itu? Adakah Piring Terbang atau yang 
biasa disebut UFO itu? Pernahkah UFO 
mendarat di Bumi? Di mana? Siapa yang 


Apakah yang dulu dianggap monster sebenarnya 
adalah alien? Dari manakah asal usul mereka? 


INFO-UFO - Nomor 04 


pernah menyaksikan? Siapakah 
seniman-seniman pembangun bangun- 
an-bangunan misterius kuno? Siapa 
pembangun bangunan Piramida di 
Mesir? Siapa pembangun bangunan di 
Lembah Besoa dan Bada di Pulau 
Sulawesi? Adakah benua Atlantis itu? 
Siapa pembuat peta-peta Piri Rais? 
Siapa pembangun terowongan- 
terowongan kuno, Tiang Kutub Minar, 
Mahenjo-Daro dan Harappa? Siapakah 
pembangunan bangunan di kerajaan 
Inca Kuno, bangunan kuno di Nasca, 
bangunan kuno di Nicaragua, Patung- 
patung batu di Pulau Paskah? Adakah 
manusia sebelum nabi Adam? Kalau 
ada, apa buktinya dan bagaimana rupa 
dan bentuknya? Mengapakah di zaman 
kuno ada bangsa-bangsa berkebuda- 
yaan tinggi, misalnya bangsa Mesir 
kuno, Eksopotamia, Yunani, Indian 
Amerika, India, Cina, Funisia, Persia? 
Mengapa ada bangsa yang semenjak 
zaman kuno sampai zaman kini 
kebudayaannya tetap 
sama sekali tiada perkem- 
bangan? Adakah dewa- 
dewa itu? Siapakah 
dewa-dewa itu sebenar- 
nya? Semua pertanyaan 
itu akan Anda jumpai 
dalam buku ini. 

Dalam buku ini sang 
penulis mencoba mengu- 
pas segala sesuatu yang 
berhubungan dengan 
Benda Luar Angkasa 
beserta Makhluknya, 
yang lebih dikenal 
dengan Alien, dengan 
menggali dari berbagai 
sumber yang dapat 
dipercaya dan dipertang- 
gung-jawabkan. Tak 
heran jika dalam lampiran 
buku yang dicetak 
pertama pada tahun 1993 
ini terdapat kurang lebih 
enam puluhan sumber 
dari berbagai buku dan 


SU UD MULIA SIM Fx 


catu ANGKASA LUAR 2 


media cetak lainnya. Karena seperti 
yang telah dilansir, sang penulis masih 
merasa kurang puas dengan 
mendapatkan referensi-referensi yang 
sudah ada. Selain menguak fakta-fakta 
yang telah ada, tidak lupa sang penulis 
juga menyelipkan beberapa penyaksian 
UFO mulai dari abad 17 sampai abad 20. 
Dan yang tidak kalah pentingnya, ada 
laporan tertua pada abad-abad lalu 
dapat membuat pembaca terkesima. Lalu 
apa hubungannya dengan ilmu 
astronomi, ilmu matematika, ilmu 
metalurgi, ilmu listrik, ilmu genetika, 
arsitektur, ilmu kedokteran, ilmu 
penerbangan dan ilmu persenjataan 
dalam kajian ini? Pertanyaan semacam 
ini akan dibongkar secara detail dalam 
buku ini. Selain itu penulis akan 
mengupas habis tentang peradaban 
manusia sebelum nabi Adam yang 
dikaitkan dengan peradaban saat ini. 
Dan yang terpenting, dalam buku ini 
dibahas mengenai keistimewaan UFO 
serta kelemahan-kelemahan teknologi 
buatan makhluk. 

Bagaimana? Secara garis besar, buku 
ini sang penulis berusaha menghindar 
dari kesalahan-kesalahan dalam 
mengapresiasikan karyanya, maka dari 
itu ia tidak mengabaikan nara sumber- 
nara sumber yang sudah ada. Sehingga 
hampir seluruh isi dari buku ini adalah 
sempurna, karena sang pengarang 
dalam menulis tulisannya tidak keluar 
dari jalur topik yang telah ia tentukan. 
Hanya saja dalam buku ini tidak disertai 
halaman gambar yang dapat menambah 
ketertarikan sang pembaca. 


Gg Xx £ 


anyak diantara kita 
yang masih ingat 
masa kecilnya, 


dalam lubuk hati yang tulus 
selalu penuh dengan 
angan-angan dan 
pertanyaan yang lugu dan 
polos, mengapa begitu 
banyak bintang di langit, 
apakah ada orang yang 
hidup disana? Apa yang 
sedang dilakukan oleh 
mereka? Dari manakah 
datang manusia ini? Kapan 
bumi kita diciptakan? Apakah pada 
puluhan, ribuan, jutaan tahun yang lalu 
sudah ada manusia? Apakah UFO 
benar-benar ada? Apakah manusia 
adalah satu-satunya kehidupan di 
dalam alam semesta? Dan sebagainya 
dan sebagainya? Mengikuti 
perkembangan zaman, masalah 


misterius dalam hati makin banyak, 
walaupun ilmu pengetahuan telah maju, 
namun jawabannya masih belum 
semuanya didapat. 


Master Li Hongzhi 


Mengapa begitu banyak bintang di langit? Apakah ada yang hidup di sana? 


Falun Gong: 


Jawaban-jawaban 
diatas dapat kita temui 
dalam buku Zhuan Falun 
karya Master Li Hongzhi. 
Dengan mempergunakan 
bahasa umum yang 
sederhana dan mudah 
dimengerti, digabung 
dengan ilmu 
pengetahuan modern 
dibicarakanlah suatu 
prinsip kebenaran alam 
semesta secara luas dan 
mendalam. Juga sudah 
dibicarakan berbagai Fenomena 
Oigong, kenyataan dari kebudayaan 
kultivasi aliran Buddha dan Tao, 
mengungkapkan berbagai misteri dari 
alam semesta, ruang waktu, kehidupan 
yang muskil dan misterius, melukiskan 
bentuk keberadaan dan sumber 
kehidupan, hingga membuat kita 
mengenal ini adalah suatu ilmu 
pengetahuan supernormal. 

Buku Zhuan Falun membawa masuk 
ke dalam suatu konsep yang sama sekali 


Apakah manusia adalah satu-satunya kehidupan dalam alam semesta? 


tan , Dalam galaksi kita ada 3.000 planet 
1 / berpenghuni yang memiliki tubuh 
» berdaging seperti manusia 


Piring terbang dari planet lain 
datang pergi dengan kecepatan 
yang sangat menakjubkan 


baru, khususnya terhadap empat 
masalah besar ilmu pengetahuan 
sekarang, yaitu hakekat dari kehidupan, 
hakekat dari materi, asal-usul alam 
semesta, penjelasan tentang sumber 
kebijakan, jauh melebihi ruang lingkup 
yang kita kenal sekarang. Banyak 
fenomena-fenomena yang membuat 
bingung, berbagai macam perwujudan 
yang misteri, seperti kebudayaan 
prasejarah, UFO, kemampuan 
supersensory dari tumbuh-tumbuhan 
dan sebagainya. 

Buku Zhuan Galun merupakan 
kumpulan dari berbagai ceramah Master 
Li Hongzhi. Dalam ceramah kedua, 
diulas tentang keberadaan planet- 
planet yang berpenghuni. Isi ceramah 
itu adalah sebagai berikut: Sakyamuni 
bahkan telah menyampaikan teori Dunia 
Tiga ribu. Dia mengatakan dalam alam 


Nomor 04 INFO-UFO 


semesta kita ini, di dalam galaksi kita 
ini, ada 3.000 planet dengan penghuni 
yang memiliki tubuh berdaging seperti 
umat manusia kita ini. Dia masih 
mengatakan dalam sebutir pasir juga 
masih ada Dunia Tiga ribu semacam ini. 
Sebutir pasir adalah seperti sebuah alam 
semesta, di dalamnya juga ada manusia 
yang punya kecerdasan semacam kita 
ini, ada planet semacam ini, juga ada 
gunung dan sungai. Terdengar sangat 
misterius ! Bila demikian halnya, kalian 
coba pikirkan, di dalamnya bukankah 
juga masih ada pasir? Di dalam pasir itu 
bukankah juga masih ada Dunia Tiga 
ribu? Lalu pada Dunia Tiga ribu itu 
bukankah masih ada pasir, di dalam pasir 
itu bukankah masih ada Dunia Tiga ribu. 
Jadi pada tingkat Tathagata ini, belum 
sanggup melihat sampai akhir. 

Sel molekul manusia juga sama. 
Orang bertanya berapa luaskah alam 
semesta ini? Saya beritahu kalian, 
sebenarnya alam semesta ini memiliki 
tepi, Namun pada tingkat Tathagata, ia 
telah terlihat sebagai tidak bertepi tidak 
berbatas, besar tak terhingga. Sedang 
bagian dalam tubuh manusia, mulai 
molekul sampai partikel mikrokosmis 
adalah sama luas dengan alam semesta 
ini, terdengar sangat misterius. Dalam 
mencipta seorang manusia, suatu 
kehidupan, elemen kehidupan yang 
spesifik dan sifat esensi sudah 
terstruktur sampai taraf ekstrem 


Nuclreus 


Sebutir pasir adalah seperti sebuah alam semesta, di dalamnya juga ada 
manusia yang punya kecerdasan semacam kita ini, ada planet semacam ini, 
juga ada gunung dan sungai.Terdengar sangat misterius ! 


mikrokosmis. Oleh karena itu ilmu 
pengetahuan modern kita dalam riset di 
bidang ini, masih terpaut sangat jauh, 
taraf ilmu pengetahuan manusia masih 
rendah, bila dibandingkan dengan 
kehidupan yang punya kecerdasan 
kelas tinggi dari planet yang ada dalam 
segenap alam semesta ini. Bahkan kita 
juga tidak mampu menerobos ruang lain 


NGC 2997 
TA Galaxy 'like rhe 


Pa 


Earith's Locarion, 


Di dalam galaksi kita ini, ada 3.000 planet dengan penghuni yang 
memiliki tubuh berdaging seperti umat manusia kita ini. 


INFO-UFO Nomor 04 


guna secara serempak hadir dalam 
waktu dan tempat yang sama, sedang 
piring terbang dari planet lain dapat 
langsung memasuki ruang lain, konsep 
ruang waktu itu sudah berubah, jadi dia 
dapat datang maupun pergi secepat 
keinginan, sehingga tidak dapat 
dipahami oleh konsep manusia. 
Sementara itu dalam ceramah 
ketujuh, Master Li Hongzhi 
mengatakan, “Saya katakan anda tidak 
boleh berpijak pada perspekstif 
lingkungan ini guna memahami keadaan 
yang lain, konsep pikiran anda harus 
diadakan revolusi. Tanpa pesawat 
televisi, manusia membawa sendiri di 
depan kepala, melihat apa yang ingin 
dilihat, juga ada kemampuan Gong. 
Tanpa kereta api, mobil, manusia dengan 
duduk di situ sudah dapat 
mengambang, lift pun tidak perlu.Ia 
akan membawa perkembangan 
masyarakat yang berbeda kondisi, tidak 
harus terkungkung dalam batas bingkai 
ini. Piring terbang dari manusia planet 
lain datang pergi dengan kecepatan 
yang menakjubkan, dapat membesar 
dan mengecil. Yang mereka lalui adalah 
rute perkembangan yang makin berbeda, 
adalah suatu metode ilmiah lain.” — 


http:/Awww.falundafa.org/ 


0 EN BANK. 


TATO TE TK rc 


Bagaimana Kelanjutan 


Keseriusan Mereka? 


Hari Senin tanggal 27 November 1978 
merupakan saat bersejarah bagi masalah 
UFO: pada hari itu masalah UFO 
dibicarakan di dalam Komite Politik 
Khusus dari Majelis Umum PBB dalam 
sidangnya yang ke-33, dengan mata 
acara no. 126 yang berbunyi: 
Pembentukan suatu badan atau bagian dari PBB untuk 
melakukan, mengkordinasikan dan menyebarluaskan hasil 
penelitian UFO dan gejala-gejala yang bertalian. Dengan 
demikian masalah UFO yang kontroversal itu, yang 
sebelumnya telah 31 tahun lamanya menjadi pemberitaan 
dunia, akhirnya menjadi pembicaraan resmi di forum PBB. 

Adalah sangat berguna bagi kita untuk mempelajari 
penyajian masalah UFO di forum PBB itu, oleh karena selain 
bersifat unik baik di dalam sejarah badan dunia tadi maupun 
di dalam sejarah UFO, bahan-bahan yang dikemukakan 
bersifat autentik sehingga dapat mengantarkan para pembaca 
ke dalam masalah UFO serta intisari persoalannya. 

Masalah UFO untuk pertama kali diajukan ke forum PBB 
pada tahun 1975 oleh Sir Eric Matthew Gairy, Perdana Menteri 
Grenada, suatu negara kecil yang terdiri dari sebuah pulau 
di Hindia Barat dengan penduduk 100.000 jiwa. Di dalam 
perdebatan umum di Majelis Umum PBB tahun berikutnya, 
ia menghimbau negara-negara besar untuk menyediakan 
informasi dan data lain tentang UFO bagi negara-negara 
dan rakyat lain di bumi ini. 

Kemudian di dalam suratnya tertanggal 14 Juli 1977, 
negarawan itu mengusulkan agar di dalam acara Majelis 
Umum PBB dalam sidangnya yang ke-32 dicantumkan 
masalah pembentukan suatu badan atau bagian dari PBB 
untuk melakukan, mengkordinasikan dan menyebarluaskan 
hasil peneliatian UFO dan gejala-gejala lain yang bertalian. 
Di dalam memori penjelasannya dikemukakan, bahwa yang 
dituju ialah adanya diskusi terbuka mengenai masalah UFO 
yang dipandangnya sangat penting dan besar artinya bagi 
umat manusia dewasa ini. 


Delegasi Grenada di PBB, Sir Eric M. Gairy, saat 
mengusulkan penyelidikan mengenai UFO. 


Di dalam sidang Komite Politik Khusus pada tanggal 27 
November 1978 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 147 negara 
anggota PBB, delegasi Grenada mengadakan penyajian 
tentang masalah UFO dibantu oleh suatu panel ilmiah yang 
terdiri dari Dr.J.Allen Hynek, Dr. Jacgues Vallee, Letnan 
Kolonel Penerbang Larry Coyne dan Stanton T. Friedman. 

Sir Eric M.Gairy merupakan seorang pembicara di forum 
PBB yang memiliki gaya tersendiri. Pidatonya bernada 
keagamaan dan ketuhanan, bahkan pernah ada yang diakhiri 
dengan doa seperti lazimnya di dalam gereja. Kecuali 
penelitian UFO, Sir Eric M. Gairy juga mengusulkan supaya 
PBB mendirikan departemen atau badan untuk menyelidiki 
gejala-gejala paranormal. 

Di dalam kata pembukaannya bagi penyajian masalah 
UFO, Perdana Menteri Sir Eric M. Gairy menerangkan 
mengapa Grenada begitu memikirkan masalah UFO dan 
bukan hal-hal lain yang langsung menyangkut 
perkembangan dunia. Dijelaskannya bahwa seluruh dunia 
sudah terlalu memikirkan masalah-masalah internasional 
yang ditilik dari sudut kepentingan tiap-tiap negara hal 
tersebut mudah dimengerti sehingga mereka seakan-akan 
lupa atau sangat sedikit memikirkan masalah internasional 
yang menyangkut dunia sebagai suatu keseluruhan. 
Motifnya untuk mengemukakan masalah UFO di forum PBB 
ialah “kepercayaan kepada adanya Yang Mahakuasa, dan 
pengakuan bahwa gejala UFO merupakan salah satu cara- 
Nya untuk berhubungan dengan umat manusia. Saya tahu 
bahwa merupakan tugas umat manusia untuk mempelajari 
dan mengerti lebih baik para utusan itu.” — 
cc...ce@ca 

R 


Te Aa AD TNDen TR PING OAT 


Seri perangko UFO yang dikeluarkan pemerintah Grenada 


Nomor 04 INFO-UFO 


000 “TI BARBBAN, 


- Herbert Schirmer - 
“Melihat sebuah piring 
terbang pada persimpangan 
jalan raya 6 dan 63. Terserah 
mau percaya atau tidak!” 


Di pagi hari tanggal 3 
Desember 1967, Herbert 
Schirmer, seorang 
petugas patroli polisi 
Ashland, Nebraska, 
merasakan ada sesuatu yang tidak 
beres. Anjing melolong di malam bulan 
Desember yang pekat itu. Di ujung kota, 
seekor sapi jantan besar menyepak dan 
menanduk pintu kandangnya. Schirmer 
berhenti sebentar untuk meyakinkan 
bahwa pintu kandang itu cukup kuat 
menahan hentakan si sapi jantan, 
kemudian memperhatikan daerah di 
sekitarnya dengan lampu senter, 


Herbert Schirmer saat di dalam pesawat UFO 


INFO-UFO 9 Nomor 04 


sebelum meneruskan perjalanannya. 
Pukul 02.30 pagi itu ketika meluncur ke 
arah perempatan jalan Highway 63, ia 
melihat di depannya sebuah benda 
dengan kelipan sinar di sekelilingnya. 
Mulanya ia mengira bahwa benda itu 
adalah sebuah truck, tetapi ketika ia 
menekan dim untuk lampu besar, “truck” 
itu melepaskan diri dari permukaan 
tanah dan lenyap di angkasa. 

Schirmer, seorang veteran 
Angkatan Laut berusia duapuluh dua 
tahun, ayahnya seorang pejabat karier 
dalam AU, sebelumnya tidak pernah 
membayangkan tentang piring terbang, 
tetapi ketika kembali 
ke posnya pada pukul 
03.00, ia menulis 
dalam buku 
laporannya sebagai 
berikut: “Melihat 
sebuah piring terbang 
di pertemuan antara 
Highway 6 dan 63. 
Terserah mau percaya 
atau tidak!” 

Ketika Schirmer 
kembali ke rumahnya 
pagi itu, kepalanya 
terasa sakit bukan 
main, dan suara 
mendenging di 
kepalanya membuat 
dia tidak bisa tidur 
sama sekali. Ia juga 
melihat sebuah 
guratan panjang pada 
tengkuknya, 
berwarna merah, tepat 
dibawah telinga 


Herbert Schirmer 


kirinya. Bahkan sampai Komite Condon 
menemukan 20 menit yang hilang dalam 
laporannya dan menempatkannya di 
bawah pengaruh hipnotis yang 
dilakukan Dr. Leo Sprinkle, Herbert 
Schirmer tidak sedikitpun 
membayangkan bahwa ia merupakan 
seorang penghubung buat UFO. 

Setelah pertemuannya dengan 
Komite Condon di Boulder, Schirmer 
kembali ke Ashland dan kepada 
tugasnya sebagai anggota polisi 
patroli. Tidak lama kemudian ia 
diangkat sebagai kepala 
departemennya, dan menjadi kepala 
polisi termuda di Midwest. Ia bertugas 
selama dua bulan kemudian 
mengundurkan diri karena “Saya 
sebenarnya tidak memperhatikan 
pekerjaan saya. Saya terus saja 
bertanya-tanya kepada diri saya 
sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di 
malam itu. Kepala saya terasa semakin 
menggigit, saya menelan aspirin seperti 
obat itu hanyalah jagung goreng saja. 
Kau tidak akan bisa menjadi seorang 
polisi yang baik kalau kau mempunyai 
persoalan pribadi. Jadi saya kemudian 
memutuskan untuk mengundurkan diri 
saja.” 

Seseorang di Ashland 
menyarankan kepada Schirmer bahwa 
sebaiknya ia bicara dengan seorang 
penulis bernama Eric Norman, yang 
telah membuat artikel di beberapa 
majalah tentang UFO. Schirmer 
menghubungi Norman dan berkisah 
mengenai pengalamannya malam itu. 
“Saya tahu bahwa banyak yang sudah 
terjadi di malam itu, “kata Schirmer. 


“Ada sesuatu yang membisik di pojok 
pikiran saya. Hanya saya tidak dapat 
mengutarakannya.” 

Norman kemudian menghubungi 
Loring G. Williams, seorang ahli dalam 
bidang hipnotis agar bertemu dengan 
dia dan Schirmer tanggal 8 Juni 1968, 
di Des Moines, Iowa, di mana Schirmer 
diminta mengingat kembali ke malam 
tanggal 3 Desember 1967 itu. 

WILLIAMS: Jam berapa waktu itu? 

SCHIRMER: Setengah tiga pagi. 
Hmm... apa itu di depan sana... sesuatu 
di jalan. Mungkin seorang pengemudi 
truck yang mengalami ban pecah. Saya 
menyalakan lampu besar. Wah... hmmm. 
Lingkaran cahaya itu begitu 
menyilaukan. Berkedip-kedip! Sinar 
merah yang kelihatan berkedip lebih 
cepat. Oh, Tuhan Benda apakah itu? 
Bah benda itu meninggalkan jalan raya 
dan naik ke angkasa... hmmm. Di sana 
cuma ada lapangan tua dan tidak ada 
yang bisa mendarat di sana. Sebaiknya 
saya mengikutinya. 

WILLIAMS: Di mana kau sekarang 
berada? 

SCHIRMER: Menanjak di sebuah 
jalan berlumpur ke arah lapangan, 
menuju ke cahaya itu. Luar biasa 
terangnya. Cahaya itu terpancar keluar. 
Saya akan menggunakan radio... Saya 
akan menggunakan radio mobil... 

WILLIAMS: Siapa yang akan kau 
hubungi? 

SCHIRMER: polisi di Wahoo 
(Nebraska), Wahoo... empat nol 
delapan. Masuklah Wahoo... Hmmm, 
radio macet... Apa yang terjadi atas 
mesin mobil ini? Mana lampu mobil? 
Benda apa gerangan itu? 

WILLIAMS: Coba 
gambarannya kepada saya. 

SCHIRMER: Benda itu terbuat dari 
logam dan bentuknya seperti bola 
rugby... sinar gemerlapan berwarna 
perak di sekitarnya... lampu berkedip di 
bagian bawah. Benda itu melayang di 
atas padang sementara lampunya 
berkedip-kedip. Terdengar suara 
mendesing dan sinar dari tubuhnya 
berkedip dengan cepat. 

WILLIAMS: Apa yang sedang 
terjadi? 

SCHIRMER: Kaki-kaki penopang 
keluar dari bagian bawah benda itu. 
Sukar memperhatikannya karena 


berikan 


cahayanya yang begitu menyilaukan. 
Saya kira ada tiga buah kaki yang 
menjulur keluar. Satu... dua... kini ia 
telah mendarat. 

WILLIAMS: Kau takut? 

SCHIRMER: Benar sekali. Tangan 
saya gemetar. 

WILLIAMS: Mengapa tidak kau 
hidupkan mesin mobilmu dan pergi dari 
sana? 

SCHIRMER: Saya merasa dicegah. 

WILLIAMS: Apa maksudmu 
dengan dicegah? 

SCHIRMER: Sesuatu di pikiranku... 
Saya ingin pulang... Tuhan! Oh, 


jangan! 
WILLIAMS: Ada apa? 
SCHIRMER: Mereka keluar. 


MEREKA DATANG KE ARAH 
MOBILKU! Tidak mungkin!... Saya 
berusaha mencabut revolver. Saya 
merasa ditahan. Sesuatu di pikiranku... 
Yang seseorang di depanku memegang 
benda... sesuatu keluar dari ujung 
benda itu menyelimuti seluruh mobil... 
WILLIAMS: Bagaimana sesuatu 
yang keluar itu? Bagaimana warnanya? 
SCHIRMER: Aneh, seperti gas 
berwarna hijau. Oh, Tuhanku! Tidak 
mungkin! Seolah gas menyelimuti 
mobil. Hmmm... Apa yang sedang 
dilakukannya? 
WILLIAMS: Apa maksudmu? 
SCHIRMER: Yang satu di depan 
mobil itu. Ia mencabut sesuatu dari 
pinggangnya... Tuhan! Ia 


Sketsa UFO dibuat oleh Schirmer 


mengarahkan benda itu langsung 
kepadaku! Luar biasa menyilaukan... 
sangat menyilaukan... 

WILLIAMS: Sekarang apa yang 
terjadi? 

SCHIRMER: Lumpuh... mungkin 
semaput... tidak bisa mengingat apa- 
apa. Semuanya nampak gelap... 

Kejadian berikutnya yang masih 
diingat oleh Schirmer adalah bahwa ia 
menurunkan kaca jendela mobilnya. 
Salah seorang makhluk itu menyambar 
ke mejanya dan mendorongnya 
sehingga tersandar ke tempat duduk: 

SCHIRMER: Oooh! Sakit... Saya 
tidak ingat apakah saya pingsan lagi 
atau tidak... Saya membuka pintu dan 
berdiri di luar mobil... yang seorang 
menatap langsung ke mata saya. Saya 
tidak menyukainya... Ia bertanya 
kepada saya, “Apakah kau penjaga 
tempat ini?... Saya ingin kalau ia tidak 
menatap saya seperti itu... Ia menunjuk 
ke arah pusat pembangkit listrik dan 
bertanya, “Apakah ini satu-satunya 
sumber pembangkit tenaga listrik yang 
kalian miliki?” ... juga bertanya tentang 
reservoir air kami... Saya bertanya 


Peta jalan raya 63 dan 6 di sebelah utara dan timur laut kota Ashland, 
Nebraska. Tanda bintang diperkirakan lokasi Schirmer bertemu UFO. 


Nomor 04 INFO-UFO 


apakah dia itu makhluk nyata... ia 
meremas bahu saya... Oh Tuhan! Saya 
bermimpi! Ia memang makhluk nyata!... 

Ia bertanya apakah saya ingin 
menembak sebuah pesawat ruang 
angkasa... “Tidak, pak...” Ia berkata 
bahwa saya boleh naik ke atas 
pesawatnya beberapa menit saja... 

Schirmer kemudian berjalan 
bersama makhluk itu ke arah 
pesawatnya. Tepat berada di bawahnya, 
sebuah lubang bundar terbuka dan 
sebuah tangga nampak diturunkan. 
Ketika memasukinya, Schirmer 
memperhatikan bahwa baik tangga 
logam dan bagian dalam pesawat itu 
terasa sangat dingin. 

Kalau diperkirakan dengan waktu 
kita di bumi ini, maka Schirmer berada 
di dalam pesawat asing itu paling lama 
lima belas menit. Selama waktu yang 
singkat itu, bahwa dalam keadaan 
berbicara dengan mereka pikiran 
Schirmer dirangsang untuk menerima 
data-data. Kepadanya dijelaskan bahwa 
hal seperti itu mereka lakukan dengan 
siapa saja yang berhubungan dengan 
mereka. 

Berikut ini kira-kira apa yang dapat 
disimpulkan dalam pembicaraan 
Schirmer. 

Schirmer berdiri dalam sebuah 
ruangan sekitar 26 kaki kali 20 dengan 
tinggi langit-langit kira-kira enam kaki. 
Cahaya datang dari celah di langit- 
langit depan warna kemerah-merahan. 
Dua kursi dengan sandaran berbentuk 
segi-tiga menghadapi sesuatu yang 


pls “ta 


Berita di surat kabar yang melaporkan pengalaman Schirmer bertemu UFO. 


menyerupai panel. Di atas panel itu, 
melekat ke dinding terdapat “layar film”. 
Terdapat tingkap-tingkap sepanjang 
sisi pesawat itu. 

Para awaknya dengan tinggi tubuh 
antara 4,5 sampai 5 kaki, mengenakan 
uniform berwarna perak-kelabu yang 
seperti melekat di tubuh mereka, juga 
memakai sepatu dan sarung tangan. Di 
dada sebelah kiri terdapat emblem: 
berupa seekor naga bersayap. Pakaian 
mereka berbentuk helm di bagian kepala 
seperti yang biasa digunakan oleh 
pilot. Di sisi kiri helm terdapat semacam 
antenna. Kepala mereka kecil dan lebih 
panjang jika dibandingkan dengan 
kepala manusia biasa. Kulit wajah 
putih-kelabu, hidung datar, mulut 
hanya merupakan garis tipis yang tidak 
pernah kelihatan bergerak. Matanya 
agak sipit, tetapi tidak mirip orang Cina, 
tidak pernah berkedip, Pupil mata mirip 
lensa kamera, melebar dan menyempit 
dalam penyesuaiannya dengan 
keadaan. 


Schirmer menunjuk posisi tempat dia bertemu dengan UFO. 


INFO-UFO Nomor 04 


Tinggi awaknya sekitar 1,5 meter, 
dengan seragam perak-kelabu. 


SCHIRMER: ... Ia bertanya apakah 
saya ingin melihat bagaimana 
bekerjanya beberapa instrumen 
pesawat mereka. Ia menceritakan 
kepada saya bahwa pesawat ini adalah 
pesawat penyeliik dengan awak empat 
orang... 

WILLIAMS: Apakah ia 
berkomunikasi denganmu dengan 
menggunakan suara atau melalui 
pikiran? 

SCHIRMER: Rupanya dengan 
kedua cara itu. Rasanya mereka 
berbicara melalui peralatan antenna di 
helm mereka itu... Yang berbicara 
dengan saya menggunakan suara 
dengan bahasa Inggris yang patah- 
patah. Suaranya terdengar aneh seolah 
datang jauh dari dalam tubuhnya bukan 
dari mulut. Sukar untuk 
menjelaskannya. Menurut dia, mereka 
mempelajari bahasa-bahasa kita di bumi 
ini melalui semacam mesin. Pikiran saya 
mengatakan bahwa mereka punya 
peralatan komputer yang dapat bicara 
bahasa apa saja di tempat mereka 
mendarat. 


WILLIAMS: Dari mana mereka? 

SCHIRMER: Dari bintang yang 
tidak jauh. Mereka punya pangkalan- 
pangkalan di Venus, dan beberapa 
planet lain dalam bintang kita. 

WILLIAMS: Apakah mereka 
punya pangkalan di bumi kita untuk 
piring-piring terbang mereka itu? 

SCHIRMER: Ya. Ada beberapa 
pangkalan tetap di Amerika Serikat. 
Ada pula pangkalan yang terdapat di 
bawah permukaan laut lepas pantai 
Florida yang cukup besar... ini 
digunakan untuk kepentingan kita dan 
mereka. Juga ada pangkalan di kutub, 
tapi tidak dikatakannya di kutub utara 
atau selatan. Juga ada pangkalan besar 
lainnya di lepas pantai Argentina. 
Pangkalan-pangkalan ini ada yang di 
perut bumi dan di bawah laut. 

WILLIAMS: Bagaimana pesawat 
mereka beroperasi? 

SCHIRMER: Kapal mereka 
digerakkan melalui gelombang 
elektromagnetis yang dibalikkan... 
Rotor yang mirip kristal di bagian 
tengah pesawat disambungkan kepada 
dua kolom besar... Katanya itulah 
reaktor-reaktor mereka... Dengan 
membalikkan tenaga magnetis dan 
listrik membuat mereka dapat 
mengontrol materi dan mengatasi gaya 
gravitasi... 

WILLIAMS: Apa yang kau ketahui 
tentang “pesawat induk itu? 

SCHIRMER: kapal raksasa, 
mungkin dapat kita katakan sebagai 
stasiun antar planet. Semua operasi 
markas nampaknya diatur dari sana. 
Mereka merupakan stasiun-stasiun 
observasi utama... begitu jauh di 
angkasa sana sehingga kita tidak dapat 


Mobil patroli polisi yang ditinggal Schirmer saat dibawa UFO. 


menemuinya. Piring-piring terbang itu 
bisa sampai kemari, dibawa oleh 
pesawat induk angkasa itu, lalu mereka 
diluncurkan ke basis —basis yang ada 
di bumi. Pesawat induk angkasa dan 
piring-piring terbangnya menggunakan 
berkas cahaya untuk “melihat” sesuatu 
di bumi,melihat ke dalam rumah, pabrik 
atau apa saja. Mereka juga melakukan 
monitoring sistem komunikasi bumi... 
Di dalam pesawat itu terdapat 
sebuah benda berbentuk piring cakram 
dengan diameter sekitar enam kaki. 
Cakram ini digunakan untuk suatu 
pengintaian dan penyelidikan yang 
dikendalikan dari jauh, dan 
mengirimkan gambar-gambar dan suara 
ke “layar gambar”. Pemimpin pesawat 
itu menekan sebuah tombol dan layar 
itu mulai hidup dengan memperlihatkan 
keadaan di luar pesawat: dua awak 
sedang berjalan mondar-mandir 
melakukan penjagaan. Mereka berjalan 
kaku, dengan postur militer yang 
mengingatkan Schirmer kepada mereka 
yang sudah lama sekali bertugas dalam 
tugas militer. Komandan kapal itu 
menekan tombol lainnya: tiga buah 
piring terbang yang sama bentuknya 
tetapi dengan bentuk lain sedang 
terbang membentuk formasi dengan 
latar belakang bintang-bintang. 
Kepada Schirmer dijelaskan bahwa 
piring-piring terbang ini adalah dari 
jenis pesawat tempur. Kembali 
komandan itu memutar tombol: 
pesawat-induk nampak semakin jelas, 
berbentuk cerutu, panjang, jauh sekali 
dari planet bumi. Kemudian layar 
menjadi gelap. Kepada Schirmer 
diperlihatkan bagaimana tenaga listrik 
disedot dari pusat pembangkit listrik 


yang ada di dekat situ. 

WILLIAMS: Sudah berapa lama 
mereka mengamati kita? 

SCHIRMER: Mereka telah lama 
sekali mengamati kita, hanya mereka 
tidak punya cara-cara khusus untuk 
berhubungan dengan kita. Hanya 
karena kebetulan saja bahwa 
pemerintah tidak dapat menentukan 
bentuk-bentuk tertentu tentang mereka. 
Akan terjadi lebih banyak lagi kontak... 
dan pada suatu tingkatan tertentu 
mereka bermaksud mengecoh manusia. 
Mereka menyadari bahwa mereka 
terlihat terlalu sering dan mereka 
berusaha mengacaukan pikiran kita. Ia 
menjelaskan kepada saya bahwa 
mereka menginginkan semua orang 
percaya beberapa hal tentang mereka 
sehingga membuka kesempatan untuk 
penyerbuan mereka. 

Tangan komandan pesawat itu 
diletakkan di atas bahu Schirmer. Ia 
mengucapkan satu kata yang belum 
pernah didengar Schirmer selama ini, 
kemudian berjalan bersamanya sampai 
ke pintu keluar. Dua awak yang berjaga- 
jaga di luar kemudian naik. Schirmer 
kemudian naik ke dalam mobil 
patrolinya. Kaki-kaki penopang 
pesawat itu mulai tertarik ke dalam 
sementara cahaya oranye-merah keluar 
dari bagian bawah pesawat itu. 
Terdengar suara mendengung ketika 
pesawat angkasa tersebut bergerak naik 
kemudian melesat ke angkasa. 

Herbert Schirmer mengendarai 
kembali kendaraannya ke Ashland. Ia 
tiba di pos polisi sekitar pukul 3.00 pagi. 
Ia menulis di dalam buku laporan apa 
yang bisa diingatnya selama setengah 
jam lalu: “Melihat sebuah piring 
terbang pada persimpangan jalan raya 
6 dan 63 —“ Mungkin ia bimbang 
sebentar, kemudian menambahkan , “- 
Terserah mau percaya atau tidak!” 

Kembali ke soal emblem yang 
dikenakan di dada makhluk-makhluk itu 
menggambarkan naga terbang yang 
juga terlihat pada semua kebudayaan 
dan legenda di seluruh dunia. Dewa 
purba yang dipuja di Mexico, 
Ouetzalcoatl (naga berbulu), menurut 
kisahnya telah memberikan kepada 
manusia penanggalan, seni, 
pengetahuan dan tata cara 
pemerintahan. Simbol itu masih 
digunakan Mexico sampai hari ini. — 


Nomor 04 INFO-UFO 


INKA » v3 - 


SS 8O £ TA: 


Alien dan Kehidupan Manusia 


lah banyak kasus penampakan 
UFO dicatat. Dari sekian banyak 
kasus, setelah diselidiki, 
memang ada laporan yang benar-benar 
tak dapat dijelaskan sehingga 
dikategorikan sebagai UFO. Saat itu, 
seorang astronom bernama Dr. J. Allen 
Hynek yang sangat tidak percaya 
terhadap UFO, memimpin penelitian 
terhadap sejumlah kasus yang ada. Dan 
setelah mempelajarinya, akhirnya ia 
percaya bahwa UFO itu memang ada 
dan menekuni lebih serius bidang ini. 
Yang menjadi masalah, ada banyak 
keanehan dalam fenomena UFO ini. 
Bentuknya yang beraneka ragam serta 
kemampuan terbangnya yang juga luar 
biasa, Selain mampu bermanuver ganjil, 
UFO juga tahan terhadap serangan 
udara. Di antara sekian pengusiran 
yang pernah dilakukan komando 
pertahanan udara sejumlah negara, 
yang menarik Indonesia termasuk 
pernah melakukannya pula. 
Peristiwanya terjadi pada tahun 1964, 
yakni semasa Indonesia tengah 
berkonfrontasi dengan Malaysia. Awal 
masalahnya adalah karena selama tujuh 
hari, selepas mahgrib menjelang subuh, 
Komando Sektor Pertahanan Udara di 
Surabaya memergoki UFO seakan 
tengah mengintai. 
Melalui sejumlah pertimbangan, 
UFO-UFO itu ditembak dengan meriam 


. 


Dr. J. Allen Hynek 


INFO-UFO Nomor 04 


(Bagian Keempat) 


penangkis serangan udara. Gerakan 
mereka senantiasa dipantau radar. 
Uniknya, nampak di layar radar, 
bagaimana UFO-UFO itu membumbung 
tinggi setiap kali tembakan mengenai 
sasaran. Tidak ada yang jatuh. Kasus 
penembakan UFO oleh artileri anti 
serangan udara juga terjadi di 
Kepulauan Kurillen yang dikuasai 
Soviet sekitar tahun 1950-an. 

Nasib sial justru dialami penerbang 
MiG-21 AU Kuba. Merasa sudah 
memasuki jarak tembak, ia segera 
membidikkan rudal infra-merah K-13 ke 
arah sebuah piring terbang. Malang, 
entah mengapa, rudal tersebut justru 
meledak di bawah sayap dan 
meleburkan pesawatnya. 

Sejauh penelitian yang telah 
dilakukan, para ahli kemudian 
mencurigai bahwa kehadiran mereka 
seperti memperlihatkan sebuah pola 
atau paling tidak pentahapan tertentu. 
Seperti dikatakan Dr. David R. 
Saunders, misalnya, UFO muncul 
bersamaan secara regional yang 
disebut gelombang UFO terjadi setiap 
61 bulan atau 1.853 hari dan bergerak 
ke arah timur. Dikatakan pula, 
gelombang dari utara ke selatan bukan 
dalam garis lurus, tetapi agak miring. 

Menurut Dr. Hynek, UFO berasal 
dari suatu titik tertentu di langit. 
Aktivitasnya memperlihatkan pola 
operasi tertentu, mulai dari pengintaian 
umum (general reconnaisance) suatu 
daerah yang luas. Jika mereka 
menemukan sasaran-sasaran yang 
patut untuk diselidiki lebih mendalam, 
maka menyusullah pengintaian rinci 
dengan daerah yang kian menyempit 
selama anehnya genap tujuh hari. 

“Dari reaksi UFO terhadap 
sergapan pesawat, bisa disimpulkan 
bahwa makhluk UFO mempunyai 
kemampuan berfikir yang melebihi 
manusia. Sementara jika melakukan 
pendaratan, mereka selalu menyempat- 
kan diri memungut contoh-contoh 
mineral, flora, dan fauna, bagai 


UFO di dekat pesawat MIG 


seseorang yang sedang mempersiap- 
kan thesisnya untuk meraih gelar 
Ph.D,” ujar Hynek. 

Pola operasi UFO, menurut makalah 
yang disusun Salatun, juga 
menunjukkan skala prioritas tertentu. 
Prioritas pertama yang menjadi sasaran 
pengintaiannya, adalah segala hal yang 
berkaitan dengan tenaga nuklir. Baik 
itu pembangkit tenaga nuklir, gudang 
senjata nuklir, pabrik pengolahan dan 
pembuatannya, laboratorium, tambang- 
tambang bahan nuklir, hingga kapal 
selam nuklir. 

Jatuhnya piring terbang di Roswell, 
New Mexico (1947) yang amat terkenal 
itu juga bukan suatu kebetulan jika 
didekatnya terdapat pangkalan udara 
tempat bermarkasnya Grup Pembom ke- 
508 AU AS yang nota-bene merupakan 
kesatuan udara pertama di dunia yang 
dilengkapi bom-bom atom. Sampai kini 
pun, UFO masih merupakan 
pengunjung setia pangkalan- 
pangkalan strategis yang memiliki 
kaitan dengan nuklir. 

Sementara itu, prioritas kedua 
sasaran mereka adalah pusat-pusat 
perhubungan darat, laut, udara, dan 
pusat-pusat telekomunikasi. Dan, 
prioritas keempat aneh bin ajaib adalah 
badan air tawar, seperti danau, waduk, 
sungai, dan sebagainya. Menurut 
Hynek, kuatnya minat terhadap air 
tawar telah menjadi petunjuk kuat 
bahwa UFO bukan berasal dari Bumi. 

Selebihnya, yang merupakan 
prioritas keempat adalah contoh- 
contoh mineral, flora, dan fauna. Dalam 


SEN NARAN 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


D 


ODrhhhhO0 


E 


Mengapa begitu banyak jenis UFO yang nampak? 


perkembangannya sendiri, dalam 
dasawarsa terakhir telah terjadi 
pergeseran prioritas. Pengumpulan data 
biologis dan medis terutama dari 
manusia bumi yang diculik dengan 
paksa akhir-akhir ini rupanya telah 
menjadi prioritas pertama. 

Yang jadi pertanyaan kebanyakan 
para ufolog adalah, mereka tidak bisa 
mengerti mengapa harus ada begitu 
banyak kemunculan UFO - yang 
dilaporkan sampai 100.000 buah? 
Soalnya, kalau “makhluk cerdas” mau 
tahu kondisi bumi tentu tak perlu 
datang berombongan. Cukup dengan 
beberapa saja membawa misi 
pengambilan contoh bumi. 

Cerita tentang kehadiran dan 
penampakan makhluk-makhluk pendek 
bermata besar dengan kendaraan ruang 
angkasanya yang bisa melesat cepat 
ini rupanya tak pernah berhenti. 
Kehadirannya telah dilaporkan sejak 
ribuan tahun lalu dan kini masih saja 
berlangsung. Ribuan saksi telah 
berkisah, namun hingga kini tetap tak 
ada kejelasan tentang asal-usulnya. 
Apapun itu, perihal UFO memang 
masih fenomenal, dalam arti paling 
tidak hampir semua bukti dan kesaksian 
tentang keberadaannya masih di luar 
batas nalar. 

Benarkah UFO sangat memper- 
hatikan percobaan nuklir yang 
dilakukan oleh manusia? Ada sebuah 
kejadian pada tahun 1975, saat ribuan 
orang sedang menyaksikan percobaan 
atom ternyata juga menyaksikan benda- 
benda aneh di udara. UFO itu 


menampak ketika percobaan atom itu 
sedang dilaksanakan, di Los Alamos, 
New Mexico. 

Baru-baru ini dokumen-dokumen 
Angkatan Udara menunjukkan jumlah 
yang mengejutkan mengenai beberapa 
kali UFO telah mengadakan pengintaian 
selama tahun 1948 sampai 1949. Hal 
yang aneh, meski mereka begitu tertarik 
pada percobaan nuklir itu dan aktivitas 
militer, tapi pihak UFO itu tidak pernah 
mengganggu yang serius. 

Sejauh ini, banyak pakar UFOlogi 
yang mengatakan kehadiran UFO di 
bumi ini adalah karena para makhluk 
asing itu khawatir melihat 
perkembangan di bumi di mana satu 
kelompok manusia siap untuk 
menghancurkan kelompok lainnya 
dengan senjata nuklir. 

Pada tahun 1947 dan 1950, telah 
nampak lebih dari dua kali atau mungkin 
lebih, UFO melayang diatas White 
Sands yang merupakan tempat 
percobaan roket dan pembuatan bom 
atom di Mexico. 

Juga pada tanggal 8 Maret 1950 
telah muncul sebuah UFO diatas sarang 
Komando Intelligence Technical Udara 
di kota Dayton, Ohio. UFO itu telah 


berusaha untuk dikejar oleh dua orang 
penerbang F-51, tetapi mengalami 
kegagalan. UFO itu melarikan diri 
dengan bersembunyi dibalik awan 
yang kemudian benda aneh itu lenyap 
tanpa bekas. Tak dapat diterangkan 
tentang awan es yang misterius itu. 

Tak dapat disangkal lagi bahwa kini 
pangkalan-pangkalan udara terancam 
oleh UFO yang terbang rendah. UFO 
itu terlihat di pangkalan-pangkalan 
udara di Michigan, Dakota Utara, New 
Hampshire dan Canada antara tanggal 
28 Oktober dan 12 Nopember 1975. UFO 
itu terbang rendah sekali, sekitar 30 
meter diatas daerah-daerah yang 
merupakan gudang persenjataan 
nuklir. 

Suatu pertempuran sengit antara 
sebuah pesawat bomber F-86 dengan 
sebuah UFO di tahun 1957 sangatlah 
menghebohkan. Dilaporkan oleh 
seorang mayor angkatan udara, bahwa 
dia telah melihat pesawat bombernya 
menumbuk sebuah UFO. Alhasil 
pesawat F-86 itu pecah berkeping- 
keping dan jatuh di laut. Pilotnya 
berhasil selamat. Akan tetapi UFO-nya 
terbang ke angkasa, kelihatannya tanpa 
menderita kerusakan sama sekali. 

UFO yang misterius itu sudah 
sering kali melakukan pengintaian 
terhadap lapangan-lapangan terbang, 
bahkan di Indonesiapun. Pernah terjadi 
di lapangan terbang Ngurah Rai, Bali, 
nampak UFO yang melintas di atasnya 
sampai kira-kira lima kali. 

Di Uni Sovyet pun pernah terjadi 
suatu pengejaran terhadap UFO-UFO 
yang melayang di atas Uni Sovyet. 
Pesawat-pesawat Uni Sovyet telah 
seringkali di tugaskan dengan perintah 
untuk menembak jatuh cahaya-cahaya 
aneh yang melayang di wilayah udara 
mereka. Tetapi Mig-mig Rusia itu tak 
pernah berhasil menembak jatuh UFO 
itu, karena roket yang ditujukan kepada 
benda aneh itu meledak sebelum 
mencapai sasarannya. Akibatnya 


Nomor 04 INFO-UFO 


sun IP 


Benarkah hanya planet Venus? Inzet: Kapten Thomas Mantell 


sungguh fatal, rupanya UFO itu marah 
dan membuat pesawat dan pangkalan 
udara di bawahnya lumpuh total. 

Adapun suatu pengejaran ataupun 
pertempuran dengan UFO sangat 
sering terjadi. Sebagai contoh di bawah 
ini adalah pengalaman-pengalaman 
pilot-pilot pesawat yang pernah 
mengejar piring terbang, tetapi hasilnya 
selalu nihil. 

Peristiwa yang dialami Kapten 
Thomas Mantell adalah suatu 
pengalaman yang membawa maut 
baginya. Ketika dalam usaha 
pengejaran itu, pesawatnya hancur 
berkeping-keping dan benda aneh itu 
kemudian melesat dengan kecepatan 
tinggi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 
7 Januari 1848. Hal itu merupakan 
tragedi yang menimpa Kapten Mantell 
akibat pertempuran dengan UFO. Tapi 
pihak angkatan udara memberi 
penjelasan bahwa obyek itu 


sebenarnya hanya planet Venus. 
Suatu pertempuran udara terjadi 
pada tanggal 1 Oktober antara UFO 


Reruntuhan pesawat Mantell. 


INFO-UFO Nomor 04 


dengan Letnan Gorman. Pesawatnya 
berusaha mengejar sebuah benda 
terbang tak dikenal di atas lapangan 
Fargo, Dakota Utara, UFO itu dikatakan 
oleh Letnan Gorman berbentuk pipih, 
tak mengganggu instrumen 
pesawatnya dan berkecepatan yang 
luar biasa. Ja sendiri sangat yakin 
bahwa di dalam pesawat aneh itu pasti 
ada makhluk cerdas yang 
mengemudikannya. Benda aneh itu 
hampir saja bertubrukan dengan 
pesawat Letnan Gorman, namun ia 
berhasil menukik dan benda aneh itu 
lewat di atas kopitnya. “Suatu 
peristiwa yang menakutkan,” katanya. 
Letnan Gorman melakukan pengejaran 
terhadap UFO itu dengan pesawat F- 
51. Namun kelihatannya UFO itu tidak 
mau terlibat dalam pertempuran dan 
berusaha menghindari pesawat 
Gorman. Benda itu berbelok ke arah 
Barat Laut Utara lalu menghilang. 
pada malam hari tanggal 18 
Nopember 1948 terjadilah suatu 
peristiwa penguberan diatas pangkalan 
udara Andrews, Washington D.C yang 
mirip dengan peristiwa pengejaran 
Letnan Gorman. Sebuah peswat latih 
dari tipe T-6 Harvard yang dikemudikan 
oleh Letnan H.G. Coms dan Letnan 
Jackson telah menjumpai sebuah 
cahaya dan mengubernya selama 10 
menit. Dalam pengejaran itu, pesawat 
UFO selalu berusaha menghindari. 
Peristiwa itu tak dapat dikatakan suatu 
peristiwa halusinasi karena juga 
disaksikan dua orang perwira dan 


seorang sersan mayor yang melihat 
kejadian pengejaran di lapangan 
terbang. Benda itu bukan balon dan 
tak ada keterangan astronomis sama 
sekali dan benda itu bukan juga sebuah 
pesawat terbang. 

Peristiwa yang aneh terjadi pada 
malam hari tanggal 23 Nopember 1953. 
Pada malam hari itu dua orang yang 
bernama Letnan Felix Moncla Jr, 
sebagai juru pilot dan juru RADAR 
Letnan R. Wilson. Sebuah tragedi 
terjadi lagi, pesawat F-89 Scorpion itu 
tak pernah kembali lagi. Disaksikan 
terakhir kali melalui radar darat, noktah 
benda aneh itu bergabung menjadi satu 
dengan pesawat F-89 di atas lautan. 
Sisa-sisa tubrukan tak dapat 
ditemukan, sehingga mereka 
menganggap ini adalah sebuah UFO 
seperti kisah segitiga Bermuda yang 
misterius itu. 

Semua dari hasil penguberan itu tak 
ada yang berhasil dan mungkin ini 
untuk membuktikan betapa hebatnya 
makhluk dan pesawatnya itu dalam 
menerbangkan pesawatnya. Tapi itu 
tak berarti kita tak dapat menemukan 
pesawat UFO. Sebab sebenarnya telah 
banyak UFO yang jatuh ke bumi 
dengan awak pesawatnya. Ada yang 
tewas namun ada juga yang 
diketemukan dalam keadaan masih 
hidup. Tapi sayangnya pihak dinas 
rahasia Amerika tidak memberitahukan 
apa-apa mengenai hal ini. 

Seorang Brazilia bernama Helio 
Aguiar telah berhasil mengambil 
serentetan gambar UFO yang sedang 
melayang rendah. Setelah ia mengambil 
potret itu di dekat Piatan, Salvador, 
Brazilia, ia hilang sadarnya yang 
mungkin disebabkan oleh benda 
misterius itu. Ketika sadar, di 
tangannya ia memegang sebuah pesan 
yang berbunyi : “Percobaan-percobaan 
atom untuk tujuan peperangan harus 
segera dihentikan. Keseimbangan alam 
semesta terancam. Kami tetap berjaga- 
jaga dan siap untuk turut campur.” 

Semuanya itu tetap misterius dan 
apakah misteri UFO ini bisa 
terungkapkan? Mengapa banyak 
orang menyangkal tentang keberadaan 
UFO dari luar angkasa? Bukankah kita 
akan senang jika mengetahui bahwa 
ternyata kita tidaklah sendiri di alam 
semesta ini? (bersambung) 


THE THING 


Sutradara : 
Pemain 


John Carpenter 
: Kurt Russell, Wilford Brimley, Richard Dysart, 
David Clennon, Charles Hallahan. 


Mendengar judul film ini, rasanya kita gampang ingat 
dengan film Alien-alien lainnya, yang tetap menampilkan 
sosok makhluk yang lebih menyerupai monster ini dan 
diduga kuat berasal dari luar angkasa. Peran utama tetap 
dipegang oleh sang alien yang bermula hinggap di tubuh 
seekor anjing hutan, lalu menjalar ke tubuh manusia. Alien 
ini dapat meniru bentuk-bentuk makhluk hidup lain, setelah 
melukai korban. Jadi dalam film ini, kita tidak akan menemui 
anak-anak alien atau telur-telur hasil pembuahan alien yang 
biasanya ada dalam film alien lainnya. 

Film ini menceritakan petualangan seorang pilot 
helikopter US Post Air 31 bernama Jimmy Mac Ready yang 
diperankan oleh Kurt Russell. Anda jangan khawatir kalau 
film ini akan tidak menarik untuk ditonton oleh sekeluarga. 
Film ini telah ditata dengan apik, baik dari segi kualitas cerita 
yang nantinya tidak akan pernah Anda bayangkan 
sebelumnya, dan tidak ketinggalan Rob Bottin memberikan 
inspirasi baru dengan spesial efek di setiap perubahan 
bentuk alien tersebut. Termasuk peran Wilford Brimely dan 
Richard Dysart, yang dapat menciptakan karakter tiga 
dimensi dalam film itu. 

Film yang mengambil latar di daerah Antartika ini, 
dilakukan di musim dingin dan dibuat pada tahun 1982 ini 
merupakan pembaharuan dari film sebelumnya, yaitu The 
Thing From Another World, dibuat tahun 1951 yang di 
produseri Howard Hawks dan di sutradarai Christian Nyby. 
Hanya saja, versi 1982 ini lebih menampilkan kemampuan 
bahan-bahan dan make-up sosok alien. Yah memang, karena 


Jimmy Mac Ready: “I Know I'm Human” 


IMAN (5 THE WARMERT 
LNGE TO WIDEI 


4 


“4 


S -. 


La» y 
JIKA Uh lte 


film ini dibuat berdasar cerita yang diambil dari sebuah buku 
karangan John W. Campbell JR. Yang berjudul Who Goes 
There? Dan memang, sang sutradara sengaja tidak banyak 
merubah keaslian cerita ini. 

Cerita film ini berawal dari sebuah ekspedisi para ilmuwan 
Amerika ke daerah dingin di Antartika, dan mereka diganggu 
oleh sebuah kelompok dari Norwegia yang ternyata 
merupakan asal mula alien tersebut. Di perkemahan tersebut, 
mereka telah ditemukan mati dengan cara yang mengenaskan. 
Setelah diselidiki, awal mula alien dari luar angkasa itu 
hinggap ditubuh seekor anjing hutan yang berasal dari 
perkemahan orang Norwegia. Sewaktu anjing tersebut akan 
dibunuh oleh salah satu orang Norwegia, anjing tersebut 
lari menuju perkemahan Ilmuwan Amerika. Sehingga dapat 
dibayangkan, bagaimana para ilmuwan Amerika ini saling 
mencurigai satu sama lain. Satu persatu anggota ilmuwan 
yang ada di dalam perkemahan tersebut mati secara 
mengerikan dan harus dibakar. 

Film yang berdurasi kurang lebih 120 menit ini akan 
membawa Anda dalam suasana yang mencekam. Mac Ready 
yakin bahwa alien yang berasal dari luar angkasa ini ingin 
menguasai bumi dengan jalan bersembunyi di dalam tubuh 
makhluk bumi. Bagaimana aksi Kurt Russell bertempur 
melawan alien ini, sebaiknya Anda tonton film ini! — 


Nomor 04 INFO-UFO 


J) 
J1 


Penelitian DNA Belum 


Dapat Dikenali Jenisnya T | 


Selama 50 tahun terakhir ini, ada 
aneh yang tingginya sekitar 2,5 meter, 
bukan beruang atau binatang lain, tapi 
lebih menyerupai manusia. Makhluk ini 
di Tibet dikenal sebagai Yeti sementara 
di Amerika disebut Big Foot atau 
Sasguatch. Seorang redaktur dari 
pengalamannya ketika mengikuti 
kegiatan America's Yeti Expedition. 
Harben mengatakan, mereka telah 
menemukan jejak-jejak misterius 
Sasguatch, yang diperkirakan dibentuk 
oleh makhluk seberat 80 kg. Jejak itu 
terbenam hampir 3 cm dalam tanah dekat 
sebuah sungai. Ia sendiri setelah 
melihat jejak itu, mengatakan bahwa 85 
Yo percaya bahwa makhluk itu ada. 

Pada tanggal 11 Juli 1972 di Luisiana, 
Missouri, seorang bocah melihat sendiri 
seekor makhluk raksasa yang mungkin 
merupakan si kaki besar itu. Mereka 
disana menyebutnya dengan Bigfoot 
yang misterius. Bocah yang bernama 
Terry Harrison itu mengatakan bahwa 


raksasa itu mempunyai tinggi lebih dari 
dua meter, berwajah bulat seperti labu 
dan berbulu hitam tebal. Makhluk itu 
memandang si bocah sambil 
menggeram. Bocah itu memandangnya 
dengan ketakutan, kemudian raksasa itu 
bergerak cepat, menghilang ke bukit di 
belakang rumahnya. Anak laki-laki itu 
kemudian menghampiri kakaknya, Doris 
yang kemudian ia sempat melihat 
makhluk itu dari jendela kamar mandi. 
Doris mengatakan dengan pasti bahwa 
makhluk itu bukan seekor beruang. 
Edgar Harrison, ayah kedua anak itu 
mencoba melacaki makhluk misterius itu, 
yang biasa disebut Missouri Monster 
(momo), namun ia tidak berhasil 
meskipun sudah berhari-hari. Dia dan 
lainnya hanya mendengarkan suara 
makhluk itu dari kejauhan dan juga 
mencium bau yang disebarkannya. 
Baunya lebih busuk dari kambing atau 
kuda, suaranya seperti suara beruang. 
Suatu malam ia sengaja meletakkan ini 


Salah satu foto paling kontroversial tentang Big Foot atau Sasguatch. 


INFO-UFO Nomor 04 


cukup tinggi untuk menjangkau ikan itu. 

Tapi, pada tanggal 21 Juli 1972, 
beberapa saat sebelum Edgar Harrison 
dan beberapa saksi lainnya mendengar 
suara makhluk itu, tampak dua benda 
bercahaya meluncur turun dari langit. 
Kedua benda itu tidak bergerak terlalu 
cepat, sehingga dapat terlihat jelas. 
Pada malam yang sama, datang laporan 
dari Fulton (masih negara bagian Mis- 
souri) yang mengatakan banyak orang 
melihat suatu benda aneh bercahaya 
melintas di atas King City. 

Malam yang sama pula, seorang 
wanita muda yang sedang hamil dari 
Bowling Green, Missouri, mengatakan 
melihat dua bola api mendarat di padang 
rumput dekat rumahnya. Kemudian ia 
mencium bau yang memualkan dan 
bersama anggota keluarga yang lain 
mendengar suara geram dan pekik yang 
belum pernah mereka dengar 
sebelumnya. 

Malam yang sama pula, di Missisipi 
River, Ellis Minor melihat sendiri 
makhluk raksasa misterius dengan 
lampu sorot yang kuat. Makhluk itu 
dilihatnya dekat rumahnya, dan 
bentuknya berbulu hitam, tapi ia tak 
dapat melihat mata dan wajahnya, 
karena begitu kena sorot makhluk itu 
berputar dan terbang melenyap. 

Sebelumnya pada tanggal 20 Juni 
pagi hari, seorang wanita mengaku 
melihat sendiri makhluk aneh bertubuh 
tinggi, ketika ia sedang berkendaraan 
dekat New Haven. Tingginya hampir 
tiga meter, tapi ia tak sempat melihat 
wajahnya karena ia segera melanjutkan 
perjalanan ketika makhluk itu menyingkir 
jauh. 

Sekarang timbul pertanyaan. 
Apakah bola-bola api yang turun itu 
UFO? Apakah bola-bola api itu mirip 


Benarkah monster berbulu ini berkaitan dengan fenomena UFO? 


manusia? Apakah makhluk raksasa di 
berbagai penjuru dunia itu merupakan 
hewan atau makhluk dari ruang 
angkasa? 

Sekarang kita kembali pada masalah 
Yeti. Yeti atau manusia salju yang buruk 
rupa itu adalah nama pemberian dari 
sebuah legendari ciptaan pegunungan 
Himalaya. Yeti ini menjadi semacam 
ilmu pengetahuan di Rusia, Cina dan 
Mongolia. Yeti si manusia salju yang 
buruk rupa ini dikatakan sering terlihat 
di daerah Tibet, Nepal dan Bhutan. 
Saat ini Yeti sering disamakan dengan 
beruang gunung atau binatang gunung 
lainnya, padahal Yeti adalah hampir 
sama dengan makhluk raksasa yang 
sudah disebut pertama kali tadi. 


Awal April 2001, ilmuwan Inggris 
mengeluarkan pengumuman penting. 
Setelah mempelajari DNA yang berasal 
dari rambut seekor (seorang?) Yeti, para 
ilmuwan tidak berhasil mengidentifikasi 
apakah mahluk ini berasal dari salah satu 
hewan yang dikenal sejauh ini. 
Penemuan yang mengejutkan ini adalah 
puncak dari dugaan bahwa manusia 
sebenarnya “berbagi” hidup di bumi 
dengan mahluk yang masih belum bisa 
ditentukan asal usulnya. 

Keberadaan Yeti sudah dikenal oleh 
warga setempat selama beberapa abad. 
Laporan resmi pertama adalah dari 
seorang warga Barat tahun 1925 ketika 
NA Tombazi, seorang fotografer asal 
Yunani, ikut dalam ekspedisi geologi 


Hasil penelitian DNA dari rambut Yeti masih jadi tanda tanya besar. 


Inggris. Ta melihat mahluk ini dari jarak 
1.000 kaki atau 300 meter. Walaupun dia 
tidak berhasil mendapatkan foto Yetin, 
dirinya dan anggota ekspedisi lainnya 
menemukan jejak. Selama beberapa 
tahun banyak kisah-kisah mengenai Yeti 
dan di Barat dikenal sebagai “The 
Abominable Snowman.” 

Potongan rambut yang dikaji oleh 
ilmuwan Inggris itu ditemukan di 
sebuah lubang di pohon cedar di 
Kerajaan Bhutan, sebuah negara kecil 
di bagian timur Himalaya. Mahluk tinggi 
dan berbulu ini diyakini oleh warga 
setempat tinggal di hutan-hutan dan 
pegunungan Bhutan di mana ia 
dipanggil sebagai Migyur. 

Ilmuwan Inggris dibawa ke pohon 
ini oleh Sonam Dhendup, pemburu Yeti 
kerajaan tersebut. Warga setempat 
menemukan potongan kulit misterius di 
sebuah lubang di pohon tersebut, yang 
oleh mereka diduga sebagai tempat 
tinggal mahluk itu. 

Setelah menyelidiki kawasan itu 
dengan seksama, ilmuwan Inggris itu 
menemukan jejak kaki yang baru yang 
baru berusia beberapa jam. Di dalam 
kayu itu, mereka menemukan bekas- 
bekas cakar dan menemukan beberapa 
helai rambut. 

Beberapa dari rambut itu dibawa 
kembali ke Inggris untuk menjalani uji 
DNA. Bryan Sykes, profesir Genetika 
Manusia dari Oxford Institute of Mo- 
lecular Medicine dan salah satu pakar 
dunia mengenai analisa DNA mengkai 
rambut itu. “Kami menemukan sejumlah 
DNA di dalamnya,” ujarnya, “tapi kami 
tidak tahu apa itu. Itu bukan manusia, 
dan juga bukan mahluk yang selama ini 
bisa kita identifikasi. Ini suatu misteri 
dan saya tidak pernah menganggap ini 
selamanya akan menjadi misteri. Kami 
tidak pernah menemukan DNA yang 
tidak bisa kami identifikasi.” 

Jadi tes DNA ini membuktikan 
bahwa ada mahluk yang belum dikenal 
berkeliaran di salah satu tempat di bumi 
ini. Mahluk jenis apaitu belum diketahui, 
tapi jika melihat jejak kaki dan kesaksian 
orang-orang yang pernah melhatnya, 
dugaan bahwa mahluk itu sejenis 
monyet semakin mengental. 
Bagaimanapun juga hasil penelitian 
DNA ini mendorong untuk 
dilakukannya ekspedisi baru dalam 
mengungkap misteri Yeti. — 


Nomor 04 INFO-UFO 


3 Bar 


Miniatur Alien 


nda suka mengkoleksi miniatur? Sebuah perusahaan 
As bernama Flying Saucers, Inc membuat berbagai 

jenis miniatur alien dan UFO. Ada beraneka tipe alien 
yang dibuat, misalnya jenis reptilian, MIB, nordic, alien Roswell, 
greys dan lainnya. Ukuran tinggi miniatur alien tersebut 
sekitar 9 sampai 12 cm dan dibuat berdasarkan 
dokumentasi laporan para saksi yang pernah melihatnya. 
Per buahnya dijual dengan harga $5.95. Ada juga 
miniatur atau maket dari alien autopsy yang dijual 
dengan harga $24.95. Jika Anda tertarik untuk bermain- 
main dengan boneka-boneka alien ini atau ingin 
mengkoleksinya, silahkan hubungi Flying Saucers, Inc., PO Box 414, 
Warner, NH 03278 atau untuk informasi lebih lanjut, bisa kontak 
dengan Rick Austin, 352-728-4895 ext 6 (Public Relations) atau email 
Austin @flyingsaucers.com 


Copyright 1994-2000 Flying Saucers, Inc. All Rights Reserved 


ANCIENT 
ALIEN 


INFO-UFO Ng Nomor 04 


KEBEKWAEA YON Fe 


Cdrom ini bercerita tentang segala penampakan UFO 
yang diawali dengan kekuatan paranormal dan penyelidikan 
supernatural, serta juga sumber terpercaya dari televisi untuk 
eksplorasi atau penjelajahan ke dalam suatu teka-teki yang 
tidak diketahui. “Sightings” adalah definisi sumber untuk 
informasi menuju kekuatan dunia UFO. Mendekati 
pengalaman kematian, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa 
yang tidak dapat dijelaskan di seluruh dunia. Serial yang 
telah sukses ini terlihat dalam dua belas negara yang ada di 
seluruh dunia, mempunyai wilayah online sendiri di Amerika 
dan serial kedua video tersebut telah digenerasikan dalam 
serial sebuah buku sampul tipis. 


Brazil dan negara-negara Amerika latin lainnya 
merupakan tempat yang sering dilewati UFO. 


Sejak masa nenek moyang, manusia telah dikagumkan 
dengan pemikiran mengenai UFO dan kehidupan makhluk 
cerdas luar angkasa. Sekarang “Sightings” menyediakan 
subjek CDROM encyclopedia yang paling luas di dunia, 
menyediakan semua kejadian serta memberikan pemikiran 
mengenai UFO. 

Banyak pertanyaan yang berusaha dijawab dalam 
CDROM ini. Mulai dari adakah kehidupan di luar sana, sampai 
juga mempertanyakan, apakah otopsi alien yang terkenal dari 
Roswell benar-benar ada? 

Informasi lebih rinci mengenai alien telah 
dikumpulkan untuk disediakan dalam sebuah ikhtisar luas 
dari kehidupan makhluk luar angkasa menutupi kunjungan 
makhluk luar angkasa menuju ke Bumi. Informasi mengenai 
keadaan psikologi dan keaslian alien ukuran panjang video 
dari otopsi alien Roswell, hitungan detail dari penculikan, 
penjelasan-penjelasan dibalik crop circles serta imajinasi dari 
pemotongan manusia dan hewan yang diduga keras 
membawa alien. 

Peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan menghiasi 
dalam sampul cdrom ini. CD ini terdiri dari animasi 3D sebuah 


an 


puncak rahasia base militer memungkinkan pengguna untuk 
gabung dan mengklasifikasikan informasi yang ada, mengenai 
peristiwa Roswell dan melihat pada sebuah kemungkinan 
implikasi teknologi alien dalam kehidupan manusia. 

Sebuah database yang luas lebih dari seribu 
penampakan secara global, termasuk beberapa video yang 
belum pernah diperlihatkan sebelumnya, akan mengikuti 
Anda untuk mencari dan menyusun penampakan UFO 
dengan lokasi, fenomena-fenomena, data-data dan bentuk 
untuk membangun sebuah gambaran dari kemungkinan akan 
kunjungan atau kedatangan UFO. Dalam bonus, link cd ini 
sudah terdapat dalam internet site yang menyimpan 
informasi-informasi terkini. 

Hal yang menarik, CDROM ini juga menyediakan 
informasi berupa “A-Z Encyclopedia Guide” Sebuah 
penuntun yang luas dari A-Z lebih dari 350 data, yang terdiri 


"RESTRICTED” AREA:| 


NO TRES 

NO TRE PASSING, 

| Pot Tu 

seslstiang ii 
Paditia 


Area 51, sebuah pangkalan yang diduga kuat sebagai 
tempat untuk mengembangkan teknologi dari alien. 


dari beberapa bidang informasi, mulai dari Angel Hair (Rambut 
Malaikat), Area5 1sampai Segitiga Bermuda dan pembahasan 
mengenai Heaven 's Gate, dari komet Hale Bopp sampai Zeta 
Reticuli yag diduga asal dari alien grey. 


Nomor 04 INFO-UFO 


BEI HA 02-01: 
Dp ak ak aw db Xx 


PERSIAPAN MENGHADAPI DATANGNYA KOMET 


Apa bahayanya jika sebuah aster- 
oid atau meteorit jatuh ke Bumi ? Film 
Deep Impact mungkin mampu 
menggambarkan betapa dahsyatnya 
bencana yang ditimbulkan. Atau 
kejadian nyata pada tanggal 30 Juni 
tahun 1908, ketika sebuah meteorit 
berdiameter hanya 60 meter, meledak di 
ketinggian 15 kilometer di atas hutan 
di kawasan Tunguska Siberia. Dalam 
radius 60 kilometer rumah-rumah seolah 
diguncang gempa hebat. Dan pada ra- 
dius sekitar 20 kilometer dari pusat 
ledakan, hutan terbakar dan porak 
peranda. 

Untuk mengantisipasi hal ini, 
NASA berencana mengirimkan sebuah 
misi Deep Impact yang akan 
diluncurkan Januari 2004 dan kalau 
sesuai rencana akan bertemu dengan 
komet Tempel 1 pada tanggal 4 Juli 
2005. Relatif kecilnya asteroid atau San 
meteorit yang memasuki gaya tarik Ti 
Bumi, menyebabkan seringkali luput 
dari pengamatan para ahli. s 

Diameter sekitar satu kilometer bagi : 
benda langit adalah relatif kecil bila 
dibanding dengan satelit atau planet : OP Tempel 1 
serta bintang yang ukurannya amat | 
besar. Diakui, para ahli astronomi — & 
seringkali hanya berhasil melihat 
jejaknya, bahwa sebuah meteor atau 
asteroid baru saja melintasi Bumi. 
Dengan demikian, bila benda langit ini 
jatuh ke Bumi, para ahli tidak berdaya 
mencegahnya, karena memang tidak 
mampu melacaknya. 


Langganan Majalah INFO-UFO 


2 Dengan berlangganan akan mendapatkan harga khusus, 


"Iisuesil hanya Rp 100.000.- untuk 12 nomor. Sudah termasuk 
t - ongkos kirim untuk wilayah Indonesia. Biaya langganan 


ta kaan ditransfer melalui rekening Bank BCA KCP Manukan 
. un LL No rekening: 6190005231 (a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


1 Proyek Adera 


Ben Aoa Hotline Pelanggan: (031) 3557728 
Edisi 01 Edisi 02 Edisi 03 


INFO-UFO ve Nomor 04 


MAJALAH UFO INDONESIA 


Jl. Krembangan Barat 31-| 
Surabaya 60175, Indonesi 


Hotline pelanggan 
Telp. (031) 3557728 


http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 


Very large UP passing hy and then behind ttiz 


no filmed after the teiber hceak an STS-75, T 
The video carter. was being aperated by 2abonac 


Crew of STS-ila - Frederick Huck, — NX Oi ga Men 
: ? . “ -i 
David M. Walker ipiloti, Joseph P. Allen, | 
Or, Anna L, Fisber, and Dale H. Gardner Tae 


